


Tahun XXXV No. 11805 Terbit 16 halaman 


MaulErnags En 






Asuransi Kendaraan ? 


#DiRumahAja. 


Gunakan 


| 
Terciaftar& dlawasi cteh OM IE. 





NA 


VIGASI 


bisnis Indonesia 


BISNIS TERPERCAYA 








Yeni Mobile Banking 


#BUMNuntuklndonesia 








Gunakan Kemudahan 
Transfer Online dari Rumah 
hingga Rp 400 Juta 


BNI terdaftar dan diawasi oleh OKIE:. | www.bni.co.id 





e Transaksi apa saja 
sesuai kebutuhan harian 


e Tanpa harus ke Kantor Cabang 
e Berlaku hingga 31 Mei 2020 


MS 











Penyebaran virus corona yang membuat kasus 
COVID-19 terus meluas di Indonesia harus disikapi 
dengan cepat dan tepat. Penetapan pembatasan 


sosial berskala besar (PSBB) 
menjadi salah satu solusi untuk 
memutus mata rantai pandemi. 











Perkembangan 
Pandemi COVID-19 


Kasus di Indonesia 
Meninggal: 209 
Sembuh: 192 
Aktif: 2.090 
— Total: 2.411 





N 





NASUS UIC pal 


Pa 


— Sembuh:266.461 
Aktif: 941.227 








Total: 1.277.260 


Sumber: Data pemerintah dan worldometer 
update 6 April 2020 pukul 16.09 WIB 


Kriteria Wilayah 
untuk Ditetapkan PSBB 


Jumlah kasus dan/atau jumlah 
kematian akibat penyakit 
meningkat dan menyebar secara 
signifikan dan cepat ke beberapa 
wilayah. 


2 Terdapat kaitan epideminologis 
dengan kejadian serupa di wilayah 
atau negara lain. 


Skema Bansos PSBB 
DKI Jakarta 


ai Dianggarkan Rp3 triliun 
sampai Mei 2020. 


2 Per 2 April 2020 tersedia 
anggaran Rp1,02 triliun (akan 
ditambah lagi Rp2 triliun). 


Bantuan sosial DKI Jakarta 
untuk 1,1 juta warga miskin 
(Rp1 juta/bulan selama 2 bulan 
berturut-turut). 


4 Warga rentan miskin 2,6 juta 
orang (ditanggung 
pemerintah pusat). 








Sumber: Pemprov DKI Jakarta, diolah 


Rencana PSBB DKI Jakarta 
di Sektor Transportasi 


b- Dishub tidak akan menutup 
jalan-jalan di Ibu Kota. 


b- Membatasi penumpang Transjakarta 
dari 150 penumpang jadi 60 
penumpang. 


b- Membatasi penumpang MRT dari 200 
penumpang jadi 60 penumpang. 


b- Membatasi penumpang LRT dari 270 
penumpang jadi 80 penumpang. 
































Permohonan 
PSBB dari 
Kepala Daerah 
kepada Menteri 
Harus Disertai: 





1 Peningkatan jumlah 
kasus menurut waktu 
disertai kurva 
epideminologi. 






d Penyebaran kasus 
| menurut waktu 
disertai dengan peta 
penyebaran. 


3 Kejadian transmisi 
lokal disertai dengan 
hasil penyelidikan 
epideminologi yang 
menyebutkan telah 
terjadi penularan 

generasi kedua dan 














Informasi mengenai 
kesiapan daerah 
tentang aspek 
ketersediaan 
kebutuhan hidup dasar 
rakyat, sarana dan 
prasarana kesehatan, 
anggaran dan 
operasionalisasi jaring 
pengaman nasional, 
dan aspek keamanan. 












Prosedur Penetapan PSBB 


O Gubernur/Bupati/Walikota mengajukan 


permohonan ke Menteri Kesehatan. 


Selain diusulkan oleh pemda, Ketua Gugus 
Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 


dapat mengusulkan kepada Menkes. 









Sumber: Permenkes No. 9/2020  Bisnis/llham Nesabana 


tim untuk menganali- 
sis permohonan 
pemda. 


emprov DKI Jakarta 
sudah mengajukan 
permohonan penetap- 
an pembatasan sosial 
berskala besar (PSBB) 
kepada Menteri Ke- 
sehatan Terawan Agus Putranto 
sejak 1 April 2020. Namun, da- 
lam surat Menkes No KK.01.01/ 
Menkes/227/2020 tertanggal 5 
April 2020, Terawan meminta pi- 
hak Pemprov DKI Jakarta untuk 
melengkapi permohonannya dengan 
data yang disyaratkan Permenkes 
No.9/2020. 

Ketika dimintai konfirmasi, Tera- 
wan mengakui surat pengajuan PSBB 
Pemprov DKI Jakarta dikembalikan 
lantaran tidak disertai data dan bukti 
epidemiologi berupa peningkatan 
jumlah kasus menurut waktu, peta 
penyebaran kasus menurut waktu, 
hingga kejadian transmisi lokal. 

Informasi terkait dengan kesiapan 
daerah tentang aspek ketersediaan 
terhadap kebutuhan dasar rakyat, 
sarana prasarana kesehatan, anggaran 
dan operasionalisasi, jaring penga- 
manan sosial, dan aspek keamanan 
juga dianggap tidak termuat dalam 
permohonan yang diajukan Pemprov 
DKI Jakarta. 

“Surat Pak Anies kan disampaikan 
Jumat (3/4|, sedangkan Permenkes 
terbitnya Sabtu |4/4|. Jadi, secara 
formal saya belum “acc', tapi saya 
tetap tanda tangan (setuju dengan 
pengajuan PSBB itu|,” kata Terawan 
kepada Bisnis, Senin (6/4). 

Tadi malam, sempat beredar 
kabar bahwa Terawan telah me- 
nandatangani surat yang diajukan 
oleh Pemprov DKI. Namun, hingga 
berita ini diturunkan, Bisnis tidak 
mendapatkan konfirmasi dari pihak 
Kementerian Kesehatan. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Bas- 





Tim berkoordinasi dengan 
Gugus Tugas COVID-19. 


Berdasarkan hasil 
kajian, tim memberi- 
kan rekomendasi 








Aziz Rahardyan & Dewi A. Zuhriyah 
redaksi@bisnis.com 


wedan yang dihubungi Bisnis me- 
nyatakan pihaknya belum menerima 
informasi ataupun surat resmi terkait 
dengan persetujuan pelaksanaan 
PSBB dari Kementerian Kesehatan. 
“Belum terima surat. Info ini juga 
Isaya| dengarnya dari media.” 

Dilihat dari data, jumlah kasus 
positif di Jakarta hingga Senin (6/4) 
telah menembus 1.232 kasus, dengan 
jumlah pasien meninggal mencapai 
99 orang. 

Peningkatan kasus juga terus di- 
tunjukkan provinsi lain, khususnya 
di Jawa. Sebanyak lima provinsi 
di pulau ini telah memiliki kasus 
positif COVID-19 di atas 100 kasus. 


SYARAT KETAT 

Di sisi lain, pakar epidemiologi 
Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Indonesia Pandu Riono 
mengatakan syarat dalam Per- 
menkes No. 9/2020 terlalu ketat. 

“Kok dikatakan kepala daerah ha- 
rus minta izin ke Menkes, mengaju- 
kan data ini, data itu, persyaratannya 
ketat. Memang selama ini Kemenkes 
tidak punya data? Pasti ada.” 

Hal senada juga diungkapkan oleh 
pengamat kebijakan publik Agus 
Pambagio yang menilai Permenkes 
No.9/2020 malah memperpanjang 
birokrasi. Padahal, sambungnya, 
regulasi tersebut hanya turunan dari 
Peraturan Pemerintah No. 21/2020 
tentang PSBB. 

“Kalau melalui permenkes itu kan 
warga hanya diimbau. Lebih baik 
karantina. Bagaimana mekanisme- 
nya? Ya disusun,” katanya. 

Kemenkes mencatat sejauh ini 
sudah ada empat daerah yang meng- 
ajukan PSBB, yaitu DKI Jakarta, 
Fakfak, Timika, dan Tegal. 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
hingga kini belum mengajukan PSBB 
karena keterlambatan daerah 
menyetor data hasil tes cepat 
(rapid test). 

Gubernur Jawa Barat Ridwan 


penetapan PSBB Kamil mengatakan, sejauh ini 
kepada Menkes pihaknya sudah mengirimkan 
palinglamaihari — Alat tes cepat sebanyak 60.000 
sejak diterimanya —— unit lebih ke 27 kabupaten/kota. 
permohonan 

Menkes membentuk penetapan. 


Menkes 
memutuskan 
penetapan PSBB 
paling lama 2 
hari sejak 
permohonan 
penetapan. 

















1 .. “1 


Keselamatan Auda Proritas Kawi Ph. “. 


penularan COVID-19 pada semua unit & pengemudi 
demi kenyamanan perjalanan Anda 





| PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI JAKARTA | 


IAP-SIAP PSB 


Bisnis, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiap menjalankan 
pembatasan sosial berskala besar dalam rangka penanganan pandemi 
COVID-19. Kementerian Kesehatan telah memberikan lampu hijau. 








Jadi, secara formal 
saya belum 'acc', 

tapi saya tetap tanda 
tangan (setuju dengan 
pengajuan PSBB itul. 





Namun, baru sekitar 18.000 hasil 
yang sudah dilaporkan daerah pada 
Gugus Tugas COVID-19 provinsi. 

Menurutnya, ketidaklengkapan 
data akan menyulitkan dalam mem- 
berikan usulan pada pemerintah 
pusat. “Data itu, satu, untuk me- 
lakukan respons. Dua, argumentasi 
PSBB.” 

Adapun, Pemprov Jawa Tengah 
belum berencana mengajukan per- 
mohonan PSBB kepada pemerintah 
pusat. 

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo 
menilai, perlu ada sejumlah patokan 
melalui hitungan kuantitatif sebelum 
pihaknya mengajukan status PSBB 
kepada pemerintah pusat. Selain 
itu, penyematan status PSBB masih 
ambigu. 

Menurutnya, tanpa ada status PSBB, 
Pemprov Jateng telah menerapkan 
sebagian substansi dari skema pen- 
cegahan COVID-19. “Intinya kami 
kendalikan dulu kondisi yang terjadi 
di masyarakat. Jangan mudik dan 
pakai (selalu| masker,” tegasnya. 

Sekjen Ikatan Dokter Indonesia 
(IDI) Adib Khumaidi menuturkan, 
PSBB harus segera diterapkan di 
daerah-daerah yang berpotensi meng- 
alami lonjakan kasus. Selain Jakarta, 
pihaknya menyarankan Surabaya 
segera mengajukan permohonan 
PSBB. 

Ekonom Indef Abra Talattov me- 
nyatakan, persetujuan terhadap da- 
erah-daerah yang mengajukan PSBB 
harus dipercepat. Semakin lama 
pemerintah merespons, semakin pu- 
dar pula kepercayaan pasar terhadap 
Indonesia. (k24/k28/k57/Edi Suwiknyo/Asteria 
Desi/Peni Widarti/Rezha Hadyan) 


Pemerintah Siap Subsidi Pekerja Informal 


TRAC memastikan untuk melakukan sejumlah tindakan pencegahan 


Reservati 
24 
27) 150 


on Call Center 


0 009 






































Bisnis, JAKARTA — Pemerintah 
berencana menanggung pendapatan 
pekerja informal yang terdampak 
pandemi COVID-19, khususnya yang 
berada di wilayah DKI Jakarta. 

Menteri Keuangan RI Sri Mulya- 
ni Indrawati mengatakan, pekerja 
informal tersebut mencakup sektor 
usaha mikro, kecil, dan menengah 
(UMKM) hingga pengemudi ojek 
daring atau online (ojol). 

“IPemprov) DKI (Jakarta) kemarin 
menyampaikan agar pekerja infor- 
mal tetap mendapat pendapatan. 
DKI memiliki 3,7 juta Jorang| dan 
mereka mampu membayar untuk 1,1 
juta orang,” katanya, Senin (6/4). 

Dia menjelaskan, pemberian subsidi 
pendapatan tersebut erat kaitannya 


dengan imbauan pemerintah untuk 
tidak mudik. Menurutnya, para pe- 
rantau yang menjadi pekerja informal 
harus tetap bisa hidup di Jakarta. 
Terkait ojol, Presidium Gabungan 
Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun 
Wicaksono mengatakan, larangan ojol 
membawa penumpang jika pemba- 
tasan sosial skala besar diterapkan 
akan memangkas pendapatan para 
pengemudi. Menurutnya, ada tiga hal 
yang dapat dilakukan pemerintah. 
Pertama, memberikan kompensasi 
penghasilan kepada para pengemudi 
berupa bantuan langsung tunai yang 
besarannya 504 dari penghasilan 
normal atau Rp100.000 per hari. Ke- 
dua, meminta kepada aplikator untuk 
menonaktifkan fitur penumpang dan 


terus melakukan sosialisasi aplikasi 
layanan order makanan dan barang. 
“Ketiga, kami ingin pihak aplikator 
menerapkan potongan penghasilan 
kami maksimal 10960 atau kalau 
perlu tanpa ada potongan penda- 
patan. Saat ini, pendapatan kami 
masih dipotong 2096,” ujarnya. 
Adapun dalam Pasal 13 Ayat (10) 
huruf e Permenkes No. 9/2020, pem- 
batasan moda transportasi dikecuali- 
kan untuk moda transportasi penum- 
pang baik umum atau pribadi dengan 
memperhatikan jumlah penumpang 
dan menjaga jarak antarpenumpang 
dan moda transportasi barang de- 
ngan memperhatikan pemenuhan 
kebutuhan dasar penduduk. 
Sementara itu, Kementerian per- 


hubungan menyebutkan masih ha- 
rus berkoordinasi dengan aplikator 
transportasi daring terkait pelaksa- 
naan ketentuan dalam Permenkes 
No. 9/2020. 

Dirjen Perhubungan Darat Ke- 
menhub Budi Setiyadi mengatakan, 
pihaknya tidak perlu lagi menerbit- 
kan Peraturan Menteri Perhubungan 
dan tinggal berkoordinasi dengan 
pihak aplikator. 

Di sisi lain, Grab Indonesia masih 
akan berkoordinasi dengan Kemenkes 
mengenai aturan PSBB. Head of Public 
Affairs Grab Indonesia Tri Sukma 
Anreianno menuturkan, pihaknya 
belum akan menghapus layanan ojek 
daring dalam aplikasinya. (Anitana W. 
Puspa/Feni Freycinetia/Rinaldi M. Azka) 




















Harga eceran Rp11.000/eks Untuk Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Kawasan Timur Indonesia Rp12.000/eks 








Selasa, 7 April 2020 








| 


Bisnis Indonesia 


di Disnis Indonesia 
bigmedia 


Sertifikat Dewan Pers No: 05/DP-Terverifikasi/K/I1/2017 


Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Maria Yuliana Benyamin 
Wakil Pemimpin Redaksi: Fahmi Achmad, Rahayuningsih 


Redaktur Pelaksana: Achmad Aris, Diena Lestari, 

Galih Kurniawan, Hendri T. Asworo, Maftuh Ihsan, 

Surya Mahendra Saputra, Gajah Kusumo (Head of Premium 
Content & Multimedia), Yusuf Waluyo Jati (Head of Special Digital 
Products) 


Manajer Sekretariat Redaksi: Indyah Sutriningrum 

Manajer Konten: Abdullah Azzam, Akhirul Anwar, Ana Noviani, 
Andika Anggoro Wening, Anggara Pernando, Anggi Oktarinda, Annisa 
Margrit, Annisa Sulistyorini, Bunga Citra Arum, David Eka Issetiabudi, 
Dika Irawan, Duwi Setiya Ariyanti, Emanuel Berkah Caesario, Fajar 
Sidik, Firman Wibowo, Fitri Sartina Dewi, Hadijah Alaydrus, Hafiyyan, 
Hendra Wibawa, Inria Zulfikar, Kahfi, Lucky Leonard Leatemia, Lili 
Sunardi, M. Rochmad Purboyo, M. Syahran W. Lubis, M. Taufikul 
Basari, Mia Chitra Dinisari, Moh. Fatkhul Maskur, Nancy Yunita, 
Novita Sari Simamora, Nurbaiti, Nurul Hidayat, Rio Sandy Pradana, 
Rivki Maulana, Roni Yunianto, Ropesta Sitorus, Rustam Agus, Saeno, 
Sri Mas Sari, Stefanus Arief Setiaji, Surya Rianto, Sutarno, Tegar 

Arif Fadly, Oktaviano Donald Baptista, Wike Dita Herlinda, Yayus 
Yuswoprihanto, Yustinus Andri Dwi B,, Zufrizal. 


Staf Redaksi: Agne Yasa, Amanda K. Wardhani, Anitana Widya 
Puspa, Aprianus Doni Tolok, Arif Gunawan, Asteria Desi Kartikasari, 
Bambang Supriyanto, Dewi Andriani, Dewi Aminatuz Zuhriyah, 
Dhiany Nadya Utami, Feni Freycinetia Fitriani, Finna Ulia Ulfah, Gloria 
Fransisca K. Lawi, Tim Fathimah Timorria, Ilman A. Sudarwan, Ipak 
Ayu Hidayatullah, Jaffry Prabu Prakoso, John A. Oktaveri, Krizia Putri 
Kinanti, Leo Dwi Jatmiko, Markus Gabriel Noviarizal Fernandez, 

M. Khadafi, M. Nurhadi Pratomo, M. Richard, Mutiara Nabila, Nindya 
Aldila, Nirmala Aninda, Ni Putu Eka Wiratmini, Pandu Gumilar, 
Puput Ady Sukarno, Rahmad Fauzan, Rayfull Mudassir, Reni Lestari, 
Rinaldi Muhammad Azka, Samdysara Saragih, Thomas Mola, Yanita 
Petriella, Yudi Supriyanto. 


Fotografer: Dedi Gunawan, Endang Muchtar. 


Wartawan Bisnis Indonesia selalu dibekali tanda pengenal 
dan tidak diperkenankan menerima atau meminta imbalan 
apapun dari narasumber berkaitan dengan pemberitaan. 


PENERBIT: PT Jurnalindo Aksara Grafika 

Wisma Bisnis Indonesia Lt 5 - 8, JLKH.Mas. Mansyur 12A, Karet Tengsin, 

Jakarta Pusat 10220 

Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 10 Februari 1986 No: C2-989.HT.01-01-Th 86 
Akta Notaris Hobropoerwanto tanggal 11 Juni 1985 No. 6 


Presiden Direktur: Lulu Terianto 
Direktur Produksi & Pemberitaan: Arif Budisusilo 


Direktur Pemasaran: Hery Trianto 


DIVISI PEMASARAN & PENJUALAN 


General Manager Integrated Marketing Solution: 

Indah Swarni Lestari, M. Rheza Adrian 

Manajer Sirkulasi: Rosmaylinda, Sumarjo 

Manajer Marketing: Dwi Putra Marwanto, Erlan Imran, 
Rizki Yuhda Rahardian, Vanie Elsis Mariana 
Manajer Promosi: Hijrah Rizgianda Saputra 


DIVISI PRODUKSI 

General Manager: Andri Trisuda 

General Manager Bisnis Indonesia Resource Center: Aprilian Hermawan 
Creative Manager: Lucky Prima 


ANAK PERUSAHAAN 

Navigator Informasi Sibermedia: Asep Mh. Mulyana (Direktur), 
Arnis Wigati (General Manager), Siska Kartika, Ferdinand S. 
Kusumo, Didit Ahendra (Manajer) 

Bisnis Indonesia Gagaskreasitama: Chamdan Purwoko (Direktur), 
Yunan Hilmi, Ovie Erlina (General Manager), Prasektio 
Nugraha Nagara, Retno Widyastuti, R. Fitriana (Manajer) 
Bisnis Indonesia Konsultan: Chamdan Purwoko (Direktur), Donil 
Beywiyarno (General Manager) 


EDITORIAL 


Selasa, 7 April 2020 Wisnis Indonesia 2 





Perlindungan Pekerja Perlu Diperluas 


elain bidang kesehatan, 

dampak buruk pande- 

mi COVID-19 juga telah 

menjalari dunia usaha. 
Terganggunya lini produksi 
sejumlah perusahaan beru- 
jung pada upaya merumahkan 
pekerja, dan bahkan pemutusan 
hubungan kerja (PHK). 

Berdasarkan data Kementerian 
Ketenagakerjaan hingga 1 April 
2020, terdapat 153 perusahaan 
yang merumahkan 9.183 peker- 
ja. Adapun, total pekerja yang 
terkena PHK mencapai 2.311 
orang dari 56 perusahaan. 

Angka tersebut masih mung- 
kin bertambah karena sejumlah 
daerah terus melaporkan terjadi- 
nya aksi merumahkan dan PHK 
pekerja akibat dampak negatif 
pandemi. 

Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta misalnya, melaporkan 
hingga 3 April 2020 terjadi PHK 
atas 3.611 pekerja dari 602 peru- 
sahaan. Ada pula 21.797 pekerja 
dari 3.633 perusahaan yang 
dirumahkan tetapi tidak meneri- 


ma upah. 

Sudah barang tentu, akurasi 
data menjadi hal krusial yang 
harus diperhatikan. Koordinasi 
antara pemerintah pusat dan 
daerah harus kuat. Data kete- 
nagakerjaan termutakhir harus 
segera dilaporkan, sehingga 
cepat diverifikasi. Pasalnya, data 
tersebut bakal menjadi dasar 
pemberian bantuan yang disiap- 
kan pemerintah. 

Pada 17 Maret 2020, 

Menteri Ketenagakerjaan Ida 
Fauziyah telah menandata- 
ngani Surat Edaran Nomor 
M/3/HK.04/111/2020 tentang 
Perlindungan Pekerja/Buruh 
dan Kelangsungan Usaha 
Dalam Rangka Pencegahan dan 
Penanggulangan COVID-19. 

Salah satu isi surat edaran 
yang ditujukan kepada para 
gubernur tersebut ialah imbau- 
an untuk menjaga pengupahan 
pekerja tetap dilakukan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
Adapun perusahaan diminta 
untuk menyiapkan rencana kesi- 


apsiagaan untuk menekan risiko 
penularan COVID-19 serta men- 
jaga keberlangsungan usaha. 

Guna menangani persoal- 
an ketenagakerjaan akibat 
pandemi, pemerintah juga 
menambah alokasi dana Kartu 
Prakerja. Anggaran yang awal- 
nya ditetapkan Rp10 triliun 
kemudian ditambah menjadi 
Rp20 triliun. 

Diperkirakan terdapat 3,5 juta 
orang hingga 5,6 juta orang 
yang akan mendapatkan manfa- 
atnya. Masing-masing dari mere- 
ka akan menerima dana Rp3,5 
juta, yang terdiri atas Rp1 juta 
dalam bentuk pelatihan, insen- 
tif langsung senilai Rp600.000 
per bulan selama 4 bulan, dan 
Rp50.000 per survei sebanyak 
tiga kali. 

Harian ini berpendapat, seja- 
tinya skema bantuan tersebut 
masih dapat diperluas, apalagi 
bagi pekerja yang terkena PHK. 
Salah satunya adalah penambah- 
an bantuan tunai. 

Pasalnya, dalam kondisi seper- 


ti sekarang ini ketersediaan 
uang tunai cukup mendesak 
bagi masyarakat untuk memenu- 
hi kebutuhan hidup sehari-hari. 
Jika tidak ingin menambah ang- 
garan, pemerintah bisa mengge- 
ser anggaran bantuan pelatihan 
untuk menambah pos bantuan 
tunai. 

Kebijakan lain yang juga layak 
dipertimbangkan adalah kelong- 
garan dalam pencairan Jaminan 
Hari Tua. Misalnya saja pencair- 
an yang dapat dilakukan secara 
bulanan. Lagi-lagi, ketersediaan 
dana tunai akan membantu 
masyarakat, terlebih bagi mere- 
ka yang kehilangan pendapatan 
karena PHK. 

Sekarang ini, dunia usaha 
dalam tekanan, sedangkan per- 
lindungan pekerja wajib untuk 
dilakukan. Sudah seharusnya 
pemerintah mengambil langkah 
cepat dan tepat untuk mengatasi 
persoalan tersebut agar kedua- 
nya tidak terjerembap di tengah 
situasi sulit akibat pandemi 
COVID-19. 





OPINI 


Portfolio Distancing 


elakangan 
ini kita kerap 
mendengar 
istilah social 
distancing 





jarak antarmanusia yang 
fungsinya untuk meredam 
penyebaran virus COVID- 
19 yang sedang menjadi 


pandemi dunia. Virus yang 


masih terus menyebar 
ini juga ternyata sangat 
berpengaruh terhadap 


perekonomian di masyarakat 


dan pasar modal dunia. 
Kalau kita melihat dari 


maupun physical 
distancing. Artinya menjaga 


sangat volatile seperti saat 
ini. Mengapa sangat pen- 
ting melakukan portfolio 
distancing pada saat ini? Hal 
ini boleh dikatakan cukup 
counter intuitive, karena 
seharusnya kita bisa meman- 
faatkan situasi yang volatile 
seperti ini. Namun keba- 
nyakan investor atau trader 
akan mengalami kerugian 
karena faktor penentu kesuk- 
sesan investasi bukan hanya 
kemampuan analisa tetapi 
yang tidak kalah penting 
adalah psychology dan mental 
state dari investor. 

Saat ini banyak investor 





baik untuk memiliki saham 
pada portofolio tetapi ten- 
tunya harus disertai dengan 
alokasi yang benar, karena 
meskipun saham sudah 
murah, bukan tidak mung- 
kin bisa lebih murah lagi 
di kemudian hari. Investor 
dengan portofolio yang sehat 
akan bisa memanfaatkan 
situasi tersebut. 


Hal penting untuk diingat 


adalah investor harus mem- 
beli saham emiten dengan 
fundamental bisnis yang 
baik, karena saham demikian 
yang memiliki kesempatan 
paling besar untuk recovery 


FrankiE Wiyoyo PRrasetio 


Head of Eguity Trading MNC ketika ekonomi dan market 


mulai membaik. 


sisi pasar modal, akibat dari 
pandemi corona ini adalah 


yang tidak berani beli ketika 
murah dan malah mengejar 


KANTOR PERWAKILAN 


Bali: Feri Kristianto (Kepala Perwakilan), 

Jl. PB Sudirman No. 4 Denpasar, Bali 80114 Telp/Fax. 0361-4746069 
Bandung: Ashari Purwo AN (Kepala Perwakilan), Ajijah, 
Rachman (Fotografer), Jl. Buah Batu No. 46B Bandung 40261, Telp. 
022-7321627, 7321637, 7321698 fax. 022-7321680 

Balikpapan: Rachmad Subiyanto (Kepala Perwakilan), Balikpapan 
Superblok, Jl. Jend. Sudirman Stal Kuda Blok A/18, Balikpapan, Telp. 
0542-7213507 Fax. 0542-7213508 

Medan: Fitri Agustina (Kepala Perwakilan), Azizah Nur Alfi, 
Kompleks Istana Bisnis Center, Medan Maimun, Jl. Brigjen. Katamso 
No. 6 Medan, Telp. 061-4554121/4553035 Fax. 061-4553042 

Malang: A. Faisal Kurniawan (Kepala Perwakilan), 

Pertokoan Sarangan Jl. Sarangan No. 1 A Malang, Telp. 0341-402727, 
480630 Fax. 0341-402728 

Makassar: Amri Nur Rahmat (Kepala Perwakilan), Jl. Metro 
Tanjung Bunga Mall GTC Makassar GA-9 No. 16, Makassar, 

Telp. 0411-8114203 Fax. 0411-8114253 

Manado: Lukas Hendra T. Meliyanto (Kepala Perwakilan), 
Denis Riantiza Meilanova 

Blok Mega Profit I F2 No. 27 Kawasan Megamas Manado. 

e-mail: manado@bisnis.com, Telp. 0431-8802525 

Palembang: Herdiyan (Kepala Perwakilan), Dinda Wulandari, 

JL Basuki Rahmat No. 6 Palembang, Telp. 0711-5611474 Fax. 0711-5611473 
Pekanbaru: Irsad (Kepala Perwakilan), Dwi Nicken Tari, 

Ruko Royal Platinum No. 89 P Jl. SM Amin, Arengka 2, Pekanbaru, 
Telp. 0761-8415055(hunting), 0761-8415077 Fax. 0761-8415066 
Semarang: Farodlilah (Kepala Perwakilan), Edi Suwiknyo, Jl. 
Sompok Baru No. 79 Semarang, Telp. 024-8442852 Fax. 024-8454527 
Surabaya: A. Faisal Kurniawan (Kepala Perwakilan) Miftahul 
Ulum, Peni Widarti, Jl. Opak No. 1 Surabaya, Telp. 031-5670748 

Fax. 031-5675853 


KORAN REGIONAL 

Solopos: Bambang Natur Rahadi (Presiden Direktur), 
Suwarmin (Direktur Pemasaran), Rini Yustiningsih (Pemimpin 
Redaksi) Jl. Adisucipto No. 190, Telp. 0271-724811 Fax. 0271-724833 
Harian Jogja: Anton Wahyu Prihartono (Pemimpin Redaksi) 
Jl A.M Sangaji No. 41, Jetis, Jogja, Telp. 0274-583183, 

Fax. 0274-564440 


TARIF IKLAN (Rp/mmk) 


Umum 


Jenis Iklan Hitam Putih Berwarna 


Display Khusus(Prospektus/ 

Neraca/RUPS/Peng Merger). oo..ooroooooorcooco.yoooo.oo. BEOOD nissan 45.000 
Display UMUM ..o.mocooooo.ooowo mesem. 1OO.000.aaaas oo 

Display Hal. 1 (Maks. 1080 MMK)...oocoooooocoooooo.ocoo.o 

Banner atas Hal. 1 (uk. 8 x 30 s/d 8 x 50 mmk) 
Advertorial Hal. 1 (Maks. 1080 MMK) mercorcooccocomeeeceornsee Tenan 





Cr eat VE Adknesisaii asma NOLOODsisnisosvissknsssissosinsnn 120.000 
Advertorial Hal. Dalam ...o..coo.ccocoooooomo NO.OOO.aeocorern rem con er erareenne 125.000 
Kolom tensi bsa OOLOO 0 iebbisasvsisibsinsn bini emamnisosl - 
Bai anosnsensensasnsentamenensanbsihsamesaNsanbsangankognsanbonnsanesanen 12101 0/ 019 PENA AA MAAN ANE RE AE - 


4) Minimum 1 kolom x 50mm, “") Minimum 3 baris 


Bisnis Indonesia Weekly 


Harga Iklan Umum 


1 Halaman. Full GOlOr serasi enno em membawa mm muak 75.000.000 
1/2 Halaman Full COlOT....ooooooooooooooooooooowoooooooooooooewe 40.000.000 
Harga Iklan Packages 

Full Edition (12 pages FC Jreeeraeseseeeeeeroroovesecereecem mesem mes... 600.000.000 
Half Edition (6 pageS FC J.eeeeraeoecoeeececevemeneeese essen mma 350.000.000 
Guarter Edition (4 pages FC ) mewoooooooeowvomomoe om eeeeeeean 250.000.000 

Spesifikasi 

Jenis Iklan Hitam Putih Berwarna 
Kemitraan, Layanan Masyarakat, 65.000 80.000 


Politik, Kasus Hukum, 
Lelang/Tender, Dukacita, 
Pernikahan, Hotel, 

Resto & Cafe, Pendidikan, 
Seminar, dan Lowongan 


Iklan Occasion (Perkavling) 35.000.000 50.000.000 


Rekening Bank a.n. PT Jurnalindo Aksara Grafika 
e Bank BCA Cabang Wisma Asia No. 084-303-757-4 
e Bank Mandiri Cabang Wisma Bisnis Indonesia 


No. 121-00-9009999-9 
e Bank BNI ($) Cabang Kramat No. 1-052-886-8 


# Harga Langganan Rp250.000 per bulan 


e Harga Langganan Rp325.000 per bulan Khusus 
Wilayah Kalimantan, Sulawesi 
dan Kawasan Timur Indonesia 


indeks harga saham gabung- 
an (IHSG) mengalami penu- 
runan awal tahun (Januari— 
Maret) yang terburuk selama 
20 tahun, karena merosot 
sebesar 28 dengan banyak 
emiten yang bahkan sudah 
mengalami penurunan sebe- 
sar 50969 dengan tingkat vola- 
tilitas yang sangat tinggi. 

Tingkat volatilitas yang 
tinggi ini cenderung dija- 
dikan kesempatan oleh 
investor dan trader untuk 
membeli dan menjual saham. 
Tentunya hal ini menjadi 
menarik karena spread per- 
gerakan harga saham yang 
sangat lebar pada sesi per- 
dagangan belakangan ini. 
Namun hal tersebut bisa 
dijadikan kesempatan jika 
investor atau trader tersebut 
mengetahui apa yang akan 
terjadi ke depannya. 

Masalah timbul ketika 
investor atau trader tersebut 
sudah membeli saham yang 
kemudian malah mengalami 
penurunan yang besar akibat 
tingkat volatilitas yang sangat 
tinggi pada saat ini. Hal ini 
dapat menyebabkan investor 
atau trader tersebut, yang 
membeli bukan berdasarkan 
fundamental tetapi karena 
ingin memanfaatkan momen- 
tum harga, mengalami keru- 
gian yang tidak sedikit dalam 
jangka waktu yang singkat 
pula. 

Oleh karena itu, saya ingin 
memperkenalkan sebuah 
konsep yaitu portfolio dis- 
tancing pada market yang 


SUARA PEMBACA 


Lokasi Usaha Ditata 


Setelah sekian lama menanti, 
kritik yang pernah saya sampai- 
kan sepertinya berbuah solusi 
dari pihak atau instansi yang 
terkait, karena ada pembenahan 
di lapangan. 

Dalam hal ini saya mengucap- 
kan terima kasih. Usulan warga 
dipandang penting untuk kenya- 
manan dan keindahan ibu kota 
Jakarta. Sebelum pembenahan, 


ketika sahamnya sudah naik 
lebih dari 1596, yang setelah 
dibeli beruntung jika sem- 
pat dijual, karena besoknya 
bukan tidak mungkin meng- 
alami penurunan yang besar. 
Kenaikan dan penurunan 
yang besar ini menyebabkan 
ketidakstabilan emosi dari 
investor atau trader tersebut, 
dan keputusan yang dilaku- 
kan pada saat emosi yang 
tidak stabil besar kemungkin- 
an menjadi keputusan terbu- 
ruk yang bisa diambil. 

Adapun pada saat seperti 
ini yang penting sebenarnya 
bukanlah mencari keuntung- 
an yang besar tetapi hal yang 
lebih utama adalah melaku- 
kan capital preservation agar 
kita bisa membeli ketika fun- 
damental perusahaan sesuai 
dengan apa yang sudah kita 
rencanakan dengan kepala 
dingin. 

Tentunya saat yang penuh 
volatilitas ini bukan berarti 
kita tidak boleh membe- 

li saham. Namun penting 
untuk membedakan anta- 

ra membeli saham yang 
memang harganya sudah 
turun ke nilai di bawah fun- 
damentalnya sesuai dengan 
strategi kita di mana kita 
akan membeli saham ter- 
sebut dengan nyaman, dan 
di sisi lain, membeli hanya 
karena ingin mendapatkan 
keuntungan dalam jangka 
waktu singkat tanpa rencana. 
Di saat penuh ketidakpastian 
seperti ini, yang membeda- 
kan investor yang sukses 


Sekuritas Medan 


dengan yang tidak sukses 
adalah pada money manage- 
ment. 

Setelah kita sukses meng- 
alokasikan portofolio sesuai 
dengan strategi kita, selan- 
jutnya adalah melakukan 
portfolio distancing, yaitu 
berusaha untuk tidak melihat 
naik turunnya saham kare- 
na hal tersebut akan sangat 
memengaruhi mentalitas kita 
sebagai seorang investor. 

Di saat seperti ini kita 
dapat membeli saham 
dengan fundamental yang 
baik dengan harga yang 
murah, ditambah lagi banyak 
emiten yang mencatatkan 
laba yang baik pada 2019 
yang berpotensi untuk men- 
distribusikan dividen dengan 
yield yang besar yang pada 
saat ini, bahkan bisa lebih 
besar dibandingkan dengan 
return deposito. Hal ini 
dapat menjadi bumper bagi 
portofolio investor di mana 
jika harga saham mengalami 
penurunan, investor masih 
dapat menikmati dividen 
yang kemudian mengguna- 
kan dividend yield tersebut 
untuk mengakumulasi saham 
lagi di harga yang lebih 
murah. 

Bila keadaan ekonomi 
membaik, selain menda- 
patkan yield yang lebih 
besar dari deposito tersebut, 
investor masih mendapatkan 
capital gain. Alhasil, saat ini 
menjadi momentum yang 


Sekadar mengingatkan, 


emiten dengan fundamental 
bisnis yang baik adalah per- 
usahaan yang menghasilkan 
laba yang berkesinambungan 
dan konsisten dengan rasio 
utang terkendali serta dike- 
lola oleh manajemen yang 
kompeten. Banyak emiten 
dengan profil seperti itu 
yang saat ini diperdagangkan 
pada valuasi yang menarik. 
Tentunya membeli saham 
dengan fundamental yang 
baik bukan berarti saham 
tersebut akan langsung naik 
keesokan harinya. 


Seperti dikatakan Peter 


Lynch, fund manager legen- 
daris di Wall Street: “T've 
found that when the market's 
going down and you buy 
funds wisely, at some point in 
the future you will be happy. 
You won't get there by reading 
Now is the time to buy”. 


Semoga apa yang penulis 


paparkan bisa membantu 
teman-teman untuk menjadi 
investor yang baik dan men- 
dapatkan hasil yang diharap- 
kan. 


Happy investing! 


Setiap artikel yang dikirim ke redaksi hendaknya 
diketik dengan spasi ganda maksimal 5.000 
karakter, disertai riwayat hidup (curriculum 
vitae) singkat tentang diri penulis juga 
dilengkapi foto terbaru. Artikel yang masuk 
merupakan hak redaksi Bisnis Indonesia 

dan dapat diterbitkan di media lain yang 
tergabung dalam Jaringan Informasi Bisnis 
Indonesia (JIBI). Apabila lebih dari 1 minggu 
artikel yang diterima belum diterbitkan tanpa 
pemberitahuan lain dari redaksi, penulis berhak 
mengirimkannya ke media lain. Setiap tulisan 
yang dimuat merupakan pendapat pribadi 
penulis. Artikel dapat dikirim melalui alamat 
e-mail redaksi@bisnis.com. 





yang terlihat di Jalan Karet Pasar 
Baru Timur V adalah kepadatan 
pedagang kaki lima makanan 

di sepanjang jalur pemisah dan 
satu jalur di kedua sisi jalan. 
Mereka berjualan di samping 
Citywalk Sudirman. 

Areal yang dipakai berjualan 
panjangnya sekitar 200 meter, 
mulai dari simpang Jalan KH 
Mas Mansyur hingga ujung bela- 
kang Citywalk. Saat jam makan 
siang, lokasi tersebut sangat 


padat, dipadati pengunjung yang 
bersantap siang. Lalu lintas yang 
sudah padat kian padat saja. 

Usulan saya saat itu adalah 
agar para pedagang tersebut dise- 
diakan lahan atau lokasi khusus 
yang tidak menggunakan jalan 
umum, sehingga kelancaran lalu 
lintas tidak terganggu. 

Bila ditata dengan baik, 
pemandangan di lokasi terse- 
but juga menjadi lebih rapi dan 
nyaman, karena di jalur pemi- 


sahnya tumbuh pohon-pohon 
rindang yang berjejer. 

Sudah pasti ruas jalan umum 
tidak diperuntukkan untuk ber- 
jualan. Oleh karena itu langkah 
yang paling tepat adalah menata 
lokasi usaha warung tenda agar 
mendapat tempat yang layak. 
Lokasi yang tidak mengganggu 
pengguna jalan lainnya. 


Achmad Z. Muharam 
Cipete Utara, Jakarta 


Percetakan: PT Aksara Grafika Pratama Jl. Rawagelam IV Blok II K, Kav. No. 16B Kawasan Industri Pulogadung Telp. 021-4612348 - Fax 021-4605324 


PROYEK IKN BERPELUANG DITUNDA 


bisnis Indonesia Selasa, 7 April 2020 


EDITOR S5 CHOICES 3 


| PENANGANAN PANDEMI JADI FOKUS PEMERINTAH | 





Bisnis, JAKARTA — Proyek pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur berpeluang ditunda karena fokus pemerintah saat 
ini adalah pada penanggulangan pandemi COVID-19 beserta dampak ekonomi yang ditimbulkannya. 


uru Bicara Menteri 
Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan In- 
vestasi Jodi Mahardi 
menegaskan perihal 
pembangunan ibu kota 
negara (IKN). Fokus pemerintah 
saat ini sebatas menjaga komu- 
nikasi dengan para calon investor 





yang berkaitan dengan IKN. 
“Arahan Presiden sudah jelas 
bahwa saat ini seluruh fokus 
pekerjaan adalah mencari cara 
untuk penanganan pandemi 
COVID-19. Penggunaan APBN 
pun sudah diatur dengan baik 
oleh menteri keuangan untuk 
difokuskan pada penanganan 


COVID-19,” ujarnya, Senin (6/4). 


Jodi menegaskan tidak 
ada pembicaraan mengenai 
penggunaan anggaran 
pembangunan IKN yang tetap 
berjalan di tengah pandemi, 
karena bisa menimbulkan 
asumsi di masyarakat 
bahwa pemerintah tidak 
sungguh-sungguh dalam 
memprioritaskan anggaran. 

Pasalnya, sesuai instruksi 
dan arahan Presiden, APBN 


2020 sudah jelas diprioritaskan 


untuk penanganan COVID-19. 
Bahkan, kata Jodi, sangat 
memungkinkan juga untuk 
menunda proyek IKN ini 
sampai situasi kondusif. 

“Ke depan tidak menutup 
kemungkinan juga beberapa 


proyek pembangunan, termasuk 


ibu kota negara baru bisa 


ditunda sampai situasi berjalan 


normal kembali.” 


Namun, sebagaimana arahan 
Presiden kepada para menteri, 


tugas pokok dan fungsinya 
tetap harus dijalankan 


maksimal di tengah pandemi 
ini, termasuk menjaga komu- 
nikasi dengan para investor. 

Dirjen Cipta Karya Kemen- 
terian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) 
Danis H. Sumadilaga menga- 
takan pihaknya belum men- 
dengar informasi terkait perge- 
seran fokus pemerintah terkait 
dengan IKN saat ini. 

Namun, pada per- 
tengahan bulan lalu 
dia pernah menga- 
takan bahwa proses 
penyusunan desain 
urban yang ditar- 
getkan tuntas pada 
medio tahun ini 
terus berjalan normal 
meski kondisi saat 
ini tidak kondusif. 

Penghentian 
sementara proyek 
infrastruktur sebenar- 
nya bisa didasarkan 
pada dua kebijakan, 
yakni Pembatasan 
Sosial Berskala Besar 
(PSBB) dan protokol 
pencegahan penye- 
baran COVID-19 
dalam Penyelengga- 
raan Jasa Konstruksi. 

Kepala Biro Komu- 
nikasi Publik Kemen- 
terian PUPR Endra S. 
Atmawidjaja menga- 
takan kepada Bisnis 
bahwa dua kebijakan itu saling 
berkaitan dalam keputusan 
penghentian sementara proyek 
infrastruktur. 

Dalam berbagai kesempatan, 
Presiden Jokowi dan Menteri 
Keuangan Sri Mulyani 
menegaskan bahwa saat ini 


IKN 





Feni Freycinetia, Agne Yasa & Rinaldi M. Azka 


redaksi@bisnis.com 


fokus penggunaan APBN 2020 
adalah untuk penanganan 
COVID-19. Terdapat 

tiga prioritas yang akan 
dikedepankan, di antaranya 
kesehatan masyarakat, 
perlindungan terhadap daya 
beli masyarakat, dan menjaga 
keberlangsungan sektor 


Ekonom Institute for 
Development of Economics and 
Finance (Indef) Eko Listiyanto 
mendesak pemerintah menunda 
proyek infrastruktur, termasuk 
pemindahan IKN. Belanja 
modal infrastruktur harus 
direalokasi untuk stimulus pe- 

nanganan virus 


Proyek infrastruktur dan 


Skema 
Pembiayaan 


Keterangan: ") Dibiayai 
dengan kerja sama 
pemanfaatan aset 


Sumber: Ditjen Cipta Karya, 
Kementerian PUPR 


Bisnis/llham Nesabana 


usaha, terutama UMKM. 


triliun didanai KPBU 
untuk biaya antara lain 
infrastruktur dasar, 
rumah dinas 
ASN/TNI/Polri, gedung 
eksekutif, transportasi 
urban berbasis rel, dan 


peningkatan konektivitas. 


26,4”o atau Rp123, 2 triliun didanai investasi 
langsung BUMN, BUMD dan swasta untuk biaya antara 
lain perumahan umum, pembangunan perguruan tinggi 

dan lembaga pendidikan swasta, science technopark, 
sarana kesehatan swasta, pusat perbelanjaan, 
fasilitas MICE. 












corona. 
“Proyek infra- 
struktur dan 
pemindahan 
ibu kota 
baru harus 
ditunda, 
itu narasi 
pertama. 
|Pemerintah| 
jangan ambil 
anggaran UN- 
tuk sumber 


pemindahan ibu kota baru 
harus ditunda. 


pendidikan,” ujarnya ketika 
dihubungi, Minggu (5/4/). 
Berdasarkan catatan 
Bisnis, Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional 
(Bappenas) menganggarkan 
dana Rp2 triliun pada APBN 
2020 untuk persiapan IKN. 
Besaran anggaran Rp2 
triliun tersebut masuk dalam 
perkiraan kebutuhan dana 
pemindahan ibu kota sebesar 
Rp466 triliun. Sebelumnya, 
Menteri Keuangan Sri Mulyani 


Indrawati memaparkan 


Kerja sama pemerintah daya manusia, 

dan badan usaha (KPBU) termasuk 

dan swasta diharapkan dana abadi 

sebagai sumber pembiayaan Total kebumhan dam 

proyek ibu kota negara di Rp466 triliun 

Kalimantan Timur. na AE ANA ANN YA 
54,4Yoatau Rp253,4 : 19,2Yo atau Rp89,4 


triliun didanai APBN” 
untuk biaya antara lain 
pembangunan Istana 
Negara, bangunan 
strategis TNI-Polri, 
gedung yudikatif, 
gedung legislatif, 
pangkalan militer. 


COTrOTla. 


pemerintah bakal mengalo- 
kasikan dana untuk stimulus 
corona Rp405 triliun. 

Ekonom Institut Kajian 
Strategis Universitas Kebang- 
saan Eric Sugandi menilai 
pemerintah sebaiknya menunda 
atau bahkan menghentikan 
proyek infrastruktur di tingkat 
nasional dan daerah. 

Namun, ekonom Center of 
Reform on Economic (Core) 
Indonesia Yusuf Rendy Manilet 

menilai proyek pemindahan 
IKN kemungkinan berlanjut 
meskipun ada anggaran men- 
desak untuk stimulus dampak 
(Aprianus Doni Tolok) 





HI PENUTUPAN PASAR TANAH ABANG DIPERPANJANG 


Pedagang dan buruh angkut melakukan bongkar muat di Pasar 
Tanah Abang, Jakarta, Senin (6/4). Pemprov DKI melalui Perumda 


7, 

3 — 
ST — 

N 

NAN 


2 


AN 
Bai 


?' : @ 


Pasar Jaya memperpanjang penutupan Pasar Tanah Abang 





Bisnis/Arief Hermawan P 


hingga Minggu (19/4) akibat pandemi COVID-19, setelah sempat 
direncanakan dibuka pada Senin (6/4). 





| DINAMIKA PASAR MODAL | 


Kenaikan Transaksi Akan Berlanjut 


Bisnis, JAKARTA—Kenaikan 
nilai transaksi bursa diperkirakan 
berlanjut sepanjang April ini 
seiring dengan potensi rebound 
indeks harga saham gabungan 
(IHSG). 

Berdasarkan data Bloomberg, 
transaksi broker sepanjang Maret 
2020 tercatat mencapai Rp332, 11 
triliun. Jumlah ini melonjak 
22,49”o dibandingkan dengan 
bulan sebelumnya Rp262,95 triliun. 

Tingginya transaksi sepanjang 
Maret lalu, menurut Kepala Riset 
Praus Capital Alfred Nainggolan, 
dipicu oleh aksi jual yang masif 
seiring dengan pelemahan IHSG 
yang terjadi. Dia meyakini bahwa 
kondisi ini dialami oleh hampir 
seluruh bursa lain di dunia. 

“Reaksi pasar cukup tinggi 
sehingga transaksi juga melonjak,” 
ujarnya saat dihubungi Bisnis, 
Senin (6/4) 

Oleh karena itu Alfred 


memperkirakan pada April ini 
transaksi masih akan tinggi. 
Namun, berkebalikan dengan 
transaksi sepanjang Maret, 
transaksi pada bulan ini akan 
lebih diwarnai oleh aksi beli 
investor. 

Apalagi, menurut dia, mulai 
banyak investor baru yang 
memasuki pasar untuk berburu 
saham-saham yang terdiskon 
di tengah kondisi pasar yang 
masih menunjukkan tren 
bearish. 

“Tidak bisa dipungkiiri, secara 
kondisi memang ketika market lagi 
bearish adalah waktu yang tepat 
untuk masuk ke pasar.” 

Pendapat senada disampaikan 
Head of Capital Market Research 
Infovesta Utama Wawan 
Hendrayana. Meski potensi IHSG 
untuk kembali terkoreksi masih 
ada, perkembangan pasar dua 
pekan belakangan ini membuat 


investor cukup percaya diri 
melakukan akumulasi beli. 

“Terutama untuk investor yang 
long term, pasti melihat saat ini 
menarik sekali untuk masuk.” 

Wawan menambahkan kenaikan 
nilai transaksi masih akan 
berlangsung dalam jangka pendek 
dan menengah, karena harga-harga 
saham yang ada masih tergolong 
sangat murah. 

Kendati demikian, dia menyebut 
pasar masih akan diwarnai aksi 
profit taking. 

Seiring dengan naiknya nilai 
transaksi di pasar modal sepanjang 
Maret 2020, sejumlah sekuritas 
juga mencatatkan lonjakan 
pembukaan akun investor saham 
ritel. 

Head of Marketing & Retail PT 
Indo Premier Sekuritas Paramita 
Sari mengatakan lonjakan transaksi 
juga dialami sekuritasnya. (Dhiany 
Nadya Utami) 






Class Riot! 


Wike D. Herlinda 
wike.dita@bisnis.com 





e work sick, 
you get sick!” 
Eksklamasi 
itu 
mendengung di sepanjang reli 
demonstrasi buruh New Orleans, 
salah satu titik didih pandemi 
COVID-19 di Amerika Serikat, 
beberapa waktu terakhir. 

Dalam aksinya, pengunjuk 
rasa—yang didominasi kelas 
pekerja sektor perhotelan—men- 
desak Pemerintah AS mera- 
tifikasi beleid yang menjamin 
hak pegawai untuk digaji saat 
cuti sakit (paid sick leave). 

Demonstran di negara bagian 
Louisiana itu mewakili kegeli- 
sahan masyarakat kelas pekerja 
AS pada umumnya. Sebab, setaraf 
negara yang kerap disanjung 
sebagai Sang Adidaya, Paman 
Sam acapkali bias menggaransi 
hak tenaga kerjanya. 

Di banyak negara federal, 
regulasi yang masih berlaku 
adalah cuti sakit tak berbayar, 
kecuali bagi perusahaan dengan 
karyawan 50—500 orang. 
Faktanya, perusahaan yang 
memiliki eligibilitas untuk 
memberlakukan cuti sakit 
berbayar hanya menyerap 2056 
dari pekerja AS. 

Kealpaan aspek proteksi hak 
kelas pekerja itu kini menjadi 
bumerang mematikan bagi AS. 
Sebab, seiring dengan makin 
tingginya korban jiwa akibat 
wabah corona, Gedung Putih 
mulai ngos-ngosan memaksakan 
pembatasan sosial skala besar. 

Banyak kalangan menengah 
bawah yang ngotot tetap bekerja 
agar bisa bertahan hidup. Me- 
reka paranoid terjerembab dalam 
brutalnya pusaran kemiskinan, 
pengangguran, dan ketuna- 
wismaan di Negeri Elang Bondol. 

Terlebih, imbauan work from 
home (WFH)—yang seharusnya 
dikategorikan sebagai cuti 
sakit akibat keadaan kahar— 
tidak dibarengi jaminan dari 
pemerintah atas hak menerima 
upah. 

Toh, mereka bukan kaum 


cc 





SPEKTRUM 


“kerah putih' yang bisa 
karantina sambil leyeh-leyeh 

di rumah dengan nyaman 
tanpa dirongrong ancaman 
pengangguran. Tak heran 

pula jika banyak yang geram 
dengan perilaku kelas jetset 
yang sampai hati mengeluhkan 
eksistensi sosialnya di tengah 
imbauan isolasi diri. Sebab, 

di balik kemewahan “White- 
collar guarantine' itu, ada kelas 
yang dikorbankan dengan 
diberlakukannya WFH. 

Nasi sudah jadi bubur. 
Akibat warganya ogah-ogahan 
karantina, AS pecahkan rekor 
kasus corona tertinggi di dunia. 
Washington pun terdesak 
menguras US$2 triliun lebih 
sebagai stimulus bagi warga 
yang ekonominya terdampak. 
Belanja superjumbo yang bisa 
berisiko fatal bagi pemulihan 
ekonomi AS itu seharusnya tak 
perlu terjadi jika mekanisme 
bantalan sosial sejak awal sudah 
disiapkan untuk menghadapi 
situasi kahar. Jadi, tak salah 
jika lantas banyak yang 
berpendapat, “US is the richest 
third-world country!” 

Indonesia, minimal, punya 
skema bantalan sosial “hitam di 
atas putih. Kartu prakerja, ban- 
tuan pangan nontunai, program 
keluarga harapan, dan lainnya. 

Terlepas dari kapasitanya 
yang dipertanyakan, proteksi itu 
setidaknya sudah masuk radar 
kebijakan pemerintah sejak 
awal. Selanjutnya, tinggal garansi 
eksekusi tepat sasaran agar tak 
ada kelas yang “ditumbalkan' 
akibat pandemi ini. 

Akhir kata, kita bisa belajar 
dari kasus AS agar tak terjadi 
di Tanah Air. Sebab, ada 
benarnya nasihat Mikhail 
Bakunin, “Kebebasan politik 
tanpa kesetaraan ekonomi 
adalah kepura-puraan, penipuan, 
kebohongan. Pekerja tidak 
menginginkan kebohongan itu!” 


4INDUSIRI 


Hi INPUT DATA PELANGGAN 


Warga mengisi token listrik di Jakarta, pekan lalu. 
Hingga Senin (6/4) pukul 15.00 WIB, sebanyak 10,7 juta 
token pelanggan PLN yang mendapatkan diskon biaya 
listrik telah terinput. PLN terus berupaya memberikan 
kemudahan bagi 24 juta pelanggan rumah tangga 450 





. —»- 


Mei dan Juni. 


Bisnis/Abdurachman 


Volt Ampere (VA) yang mendapatkan listrik gratis dan 
7 juta pelanggan rumah tangga 900 VA bersubsidi 
yang mendapatkan diskon sebesar 506 untuk April, 








Bisnis, JAKARTA — Pe- 
ngembangan jaringan gas 
rumah tangga untuk tahun 
ini tengah dievaluasi seiring 
dengan berlarutnya pandemi 
COVID-19 di dalam negeri. 

Direktur Perencanaan dan 
Pembangunan Infrastruktur 
Migas Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) Alimuddin Baso 
menjelaskan pembangunan 
jaringan gas (jargas) rumah 
tangga yang hingga kini be- 
lum mendapatkan kontrak 
diprediksi terganggu dengan 
adanya pandemi tersebut. 

Hal tersebut, kata dia, di- 
sebabkan adanya pengalihan 
fokus anggaran pendapatan 
dan belanja pemerintah yang 
sebelumnya dialokasikan 
untuk pembangunan jargas 
menjadi penanganan wabah 
COVID-19. 

“Nah nanti pilihan-pilihan 





Selasa, 7 April 2020 Disnis Indonesia 


yang prioritas mungkin ada 
yang jalan, mungkin karena 
durasi waktunya tidak cukup 
akan kami evaluasi,” katanya 
kepada Bisnis baru-baru ini. 

Kendati demikian, untuk 
kontrak pembangunan jar- 
gas yang sebelumnya sudah 
disepakati, Alimuddin me- 
negaskan pembangunannya 
akan tetap berjalan dengan 
protokol kesehatan yang sudah 
ditetapkan. 

Adapun sepanjang tahun 
ini, telah ada sebanyak 7 
paket pembangunan jargas 
rumah tangga yang meliputi 
15 kota telah diteken. Kontrak 
yang ditandatangani tersebut 
merupakan 3046 dari total 
21 paket jargas yang akan 
dibangun pada 2020. 

Kontrak yang disepakati 
tersebut untuk membangun 
82.187 SR di 15 kabupaten 
kota, senilai Rp862,40 mili- 


| DAMPAK PANDEMI COVID-19 | 


Proyek Jargas 2020 Dievaluasi 


ar. Sebelumnya, pemerintah 
menargetkan lelang proyek 
pembangunan 14 paket in- 
frastruktur jaringan gas kota 
dapat rampung pada Mei 2020. 

Direktur Utama PT Perusa- 
haan Gas Negara Tbk. (PGN) 
Gigih Prakoso mengatakan 
bahwa kendati hingga saat 
ini pembangunan jargas ma- 
sih berlangsung, pihaknya 
akan mengevaluasi lebih lanjut 
progresnya. “Kami akan me- 
nyesuaikan dengan demand 
masyarakat pengguna gas ru- 
mah tangga.” katanya kepada 
Bisnis baru-baru ini. 

Sementara itu, Sekretaris 
Perusahaan PGN Rachmat 
Hutama menjelaskan bah- 
wa penyebaran COVID-19 
cukup berpengaruh pada 
proyek pembangunan jargas 
tahun ini, baik dari sisi teknis 
maupun dari sisi operasional. 
(Muhammad Ridwan) 


| PROYEKSI SEPANJANG 2020 | 


PASAR BATU BARA MASIH REDUP 


Bisnis, JAKARTA — Tekanan terhadap harga batu bara acuan (HBA) diperkirakan terus berlanjut sepanjang tahun ini dan baru 
mulai bangkit pada 2021 meskipun tidak signifikan. 


arga Batu bara 

Acuan (HBA) 

pada April kembali 

menurun menjadi 

US$65,77 per ton. 

HBA mengalami 
fluktuasi, sempat naik pada Feb- 
ruari ke angka US$66,89 per ton. 
(lihat grafis) 

Kepala Biro Komunikasi, Layanan 
Informasi Publik dan Kerja Sama 
(KLIK) Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM) 
Agung Pribadi mengatakan permin- 
taan batu bara di pasar global turun 
dan akhirnya kelebihan pasok. 

Hal ini mempengaruhi penurunan 
empat indeks harga batu bara yang 
umum digunakan dalam perdagang- 
an batu bara dunia, yaitu Indonesia 
Coal Index (ICI), Newcastle Export 
Index (NEX), Globalcoal Newcastle 
Index (GCNC), dan Platt's 5900 
pada bulan sebelumnya. 

Rerata indeks bulanan ICI turun 
2,666, Platt's turun 2,75 40, GCNC 
turun 1,7796, NEX turun 0,666. 
“Karena keempatnya mengalami 
penurunan maka HBA yang di- 
pengaruhi keempat indeks terse- 
but dipastikan juga ikut turun,” 
ujarnya, Senin (6/4). 

Dia membenarkan bahwa tu- 
runnya indeks harga batu bara 
ini terjadi salah satunya dipicu 
permintaan listrik yang berkurang 
di negara-negara terdampak pan- 
demi COVID-19. “Kebijakan work 


from home di beberapa negara 
mengakibatkan konsumsi listrik 
di beberapa ibukota dan pusat 
bisnis menurun yang berpengaruh 
pada turunnya permintaan batu 
bara,” ucapnya. 

Direktur Eksekutif Asosiasi Per- 
tambangan Batu Bara (APBI) Hen- 
dra Sinadia menuturkan kondisi 
harga masih sangat fluktuatif. 

Menurutnya, penurunan pemin- 
taan ini antara lain disebabkan 
juga dengan kebijakan lock- 
down di India sejak minggu 
ketiga Maret. Untuk China, 
pasokan batu bara domestik 
mereka sudah mulai lancar, 
sehingga juga berpengaruh 
terhadap kebutuhan impor 
negeri Panda itu. 

“Sejauh ini diproyeksikan 
demand pada April kurang lebih 
hampir sama dengan periode Ma- 
ret. Namun jika wabah COVID-19 


masih berkepanjangan tentu akan 
berpengaruh lebih dalam lagi ter- 
hadap demand batu bara,” tutur 
Hendra. 

Ketua Indonesian Mining Institute 
(IMI) Irwandy Arif mengatakan 
penurunan HBA pada April masih 
dalam batas toleransi. Irwandy 
memperkirakan harga terendah 
batu bara di sepanjang tahun ini 
dapat mencapai US$60 per ton. 

“Dengan catatan COVID-19 tidak 
meluas dan mulai mereda. Kalau 
COVID-19 ini masih meluas dalam 
2 bulan ini maka produksi batu 
bara diperkirakan akan terganggu,” 
ujarnya. 

Dia menilai akan ada kemung- 
kinan permintaan batu bara global 
dunia berkurang sekitar 60 juta ton 
sepanjang 2020, termasuk dari 
China, India, AS, dan Eropa. Saat 
ini, Australia memberhentikan pro- 
duksi batu bara selama satu bulan. 
Beberapa negara yang melakukan 
lock down seperti India mengimpor 
batu bara dari Indonesia. “Penga- 
ruh ke harga pasti akan terjadi, 
bisa naik bisa turun tergantung 
supply-demand,” katanya. 

Indonesia sendiri, lanjutnya, sa- 
ngat tergantung dari permintaan 
Asia sehingga HBA akan terpe- 
ngaruh dan ada kecenderungan 
menurun tapi belum menurun 
secara tajam. 

Ketua Umum Indonesian Mining 
and Energy Forum (IMEF) Singgih 
Widagdo mengatakan sepanjang 
tahun ini kondisi HBA diperkirakan 
lebih rendah dari rerata tahun lalu 
yang mencapai US$77,92 per ton. 

Rendahnya HBA di sepanjang 
tahun ini karena proyeksi pertum- 
buhan India sebesar 2,14 dan 
China sebesar 14 yang tentu 
berdampak pada kebu- 
tuhan energi batu bara 


Produksi Batu Bara 


Indonesia (Juta Ton) 


Produksi 


22 (juta ton) 


ai ML 2222222222222222222222222222-2-22-25255 


202 
(MI ul) 





Bank nagari 


Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate) 
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat 
Bulan MARET 2020 


Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate) 
Berdasarkan Segmen Bisnis 


Kredit Kredit 
Korporasi Ritel 


10,50Yo 


Suku Bunga Dasar Kredit 
(prime lending rate) 


Keterangan: 


10,00Yo 


a. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) ini belum memperhitungkan komponen premi risiko yang besarnya 
tergantung dari penilaian bank terhadap risiko masing-masing debitur. Dengan demikian, besarnya suku 
bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK. 

b. Dalam Kredit Konsumsi non KPR tidak termasuk penyediaan dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa 


agunan. 


c. Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor Bank dan/atau 


website Bank. 





(Yo per tahun) 


Kredit Konsumsi 
Non KPR 


11,00Yo 11,00Yo 


Kredit 
Mikro 


12,50Yo 








Yanita Petriella 
yanita.petriella@bisnis.com 


keduanya. Terlebih, 5096 ekspor 
batu bara Indonesia ditujukan ke 
China dan India. 


2021 

Namun, menurutnya, harga batu 
bara diproyeksikan mulai membaik 
pada tahun 2021. “Saya mempro- 
yeksikan harga akan membaik 
tetapi kenaikan tidak signifikan 
sekali,” ujarnya kepada Bisnis, 
Senin (6/4). 

Perbaikan harga batu bara yang 
diproyeksikan sedikit mengalami 
kenaikan di tahun depan ini di- 
pengaruhi ekonomi yang pertum- 
buhannya juga relatif belum naik 
signifikan. “Selain itu, tuntutan 
penggunaan renewable energy yang 
terus menguat juga berpengaruh 
pada harga batu bara yang mem- 
baik di tahun depan tetapi tak 
signifikan,” kata Singgih. 

Senada, Ketua Umum Perhimpun- 
an Ahli Pertambangan Indonesia 
(Perhapi) Rizal Kasli berpendapat 
harga batu bara pada 2021 be- 
lum dapat mengalami perbaikan 
kenaikan yang signifikan, yakni 
hanya bergerak di kisaran US$55 
per ton hingga US$60 per ton. 

Hal lain yang menyebabkan akan 
turunnya harga batu bara adalah 
dengan semakin murahnya harga 
minyak bumi dan gas alam. 










| -——- 
ru B1 LN 





SENEaan 


— 


Konsumen batu bara 
bisa beralih ke gas 
yang sudah murah 
harganya. Tekanan 
HBA diperkirakan 
berlangsung sampai 
kuartal ketiga 2020. 


“Konsumen batu bara bisa beralih 
ke gas yang sudah murah harga- 
nya. Tekanan HBA diperkirakan 
akan berlangsung sampai kuartal 
ketiga 2020,” tuturnya. 

Pada kuartal III tahun ini di- 
perkirakan harga batu bara akan 
berada di level US$60 per ton dan 
kembali menurun di level US$58 
pada kuartal IV. 

Dia berharap pemulihan di China 
sudah mulai menunjukkan ha- 
silnya pada kuartal ketiga tahun 
ini, sehingga bisa mendongkrak 
permintaan. 

Terpisah, Direktur PT Garuda 
Berjangka Ibrahim memprediksi 

harga batu bara akan 

kembali rebound 
mencapai ang- 
ka rerata 






|. TA 
TE 

0 

2 | 


US$70 per ton pada pertengahan 
tahun depan dan mencapai rerata 
US$80 per ton pada 2022. 

“Angka US$70 per ton di tahun 
depan ini cukup baik karena dam- 
pak dari virus corona ini cukup 
besar ditambah kampanye green 
energy. Kita enggak bisa kembali 
seperti dulu harga batu bara di 
atas US$100 per ton karena su- 
dah tidak ada reformasi tambang, 
kecuali China lakukan itu lagi,” 
katanya. 

Sepanjang tahun ini, harga te- 
rendah batu bara dia perkirakan 
mencapai US$50 per ton. 

Dia menambahkan, harga batu 
bara di kuartal I dan II ini ja- 
tuh karena COVID-19, sehingga 
menyebabkan beberapa negara 
melakukan protokol penguncian 
(lockdown). Alhasil tak ada ke- 
giatan ekspor impor. 

“Selesai (pandemil) corona, ekspor 
impor jalan, batu bara aktif. HBA 
naik lagi. Naik turunnya HBA dan 
harga batu bara tentu dipengaruhi 
harga minyak dunia. Kalau harga 
minyak rendah, ya harga batu 
bara juga rendah,” tutur Ibrahim. 

Akademisi Ekonomi Energi Uni- 
versitas Gadjah Mada Fahmy Radhi 
memproyeksikan HBA tetap rendah 
pada 2021. 

Hal ini disebabkan melemahnya 
permintaan batu bara dunia, teru- 
tama dari China. “Tren berdasarkan 
historical data permintaan batu bara 


tersebut turun sehingga terjadi kelebihan 
pasok di pasar global. 


AA 5 — ——— ————— 
——— 11 (bei 


dunia turun hingga 2021, terutama 
permintaan dari China,” ucap 























Harga Batubara Acuan 
(HBA) pada April kembali 
menurun menjadi US$65,77 per 
# ton dari Maret yang sebesar 
US$67,08 per ton. Berkurangnya - 
/ konsumsi listrik di negara-negara 
terdampak COVID-19 mengakibatkan 
permintaan batu bara di negara-negara 





Kembali 
oa 







92,41 91,8 


65,79 648 6621 663 6593 66,89 G108 65,77 


Harga Batubara Acuan (HBAY: 


| Ket: “) US$ per ton : Bisrtis/Amri Blah 


» Rerata HBA 2019 : US$77,92 per ton 
» Rerata HBA 2018 : US$98,96 per ton 


» Rerata HBA 2017 : US$85,91 per ton 
e Rerata HBA 2016 : US$61,83 per ton 





| Sumber: Kementerian ESDM 


Jan2019 Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan2020 Feb Mar Apr 





| PERTUMBUHAN PERMINTAAN | 
Industri Rantai Pendingin Tetap Pede 


Bisnis, JAKARTA — Pelaku 
industri rantai pendingin 
masih optimistis target per- 
tumbuhan pada tahun ini 
dapat mencapai 646 atau 


artal 11/2020 mereka (be- 
berapa buyer) menunda, 
setidaknya sampai setelah 
Lebaran,” katanya kepada 
Bisnis, Senin (6/4). 


tumbuhan dari sebelumnya 
maksimal sebesar 7 Yo men- 
jadi sebesar 546. Dia me- 
nambahkan industri rantai 
pendingin tidak memiliki 


an, Hasanuddin menyampai- 
kan pabrikan tetap optimistis 
hingga akhir tahun dapat 
tumbuh sekitar 656. 
Pertumbuhan produksi 


lebih tinggi dibandingkan  restriksi apabila Pembatasan Hasanuddin mendata pro- pada tahun ini akan didorong 
dengan realisasi pada 2019 Sosial Berskala Besar (PSBB)  duksi dan instalasi rantai oleh kebutuhan transportasi 
yang mencapai 4,615. ditetapkan. pendingin pada kuartal berpendingin. Menurutnya, 


Direktur Eksekutif Asosi- 
asi Rantai Pendingin Indo- 
nesia (ARPI) Hasanuddin 
Yasni mengatakan pihaknya 
sudah mengubah target per- 


“Kuartal 1/2020 ini (pro- 
duksil| istilahnya masih ber- 
langsung normal. Sekarang 
masih dalam pengerjaan dan 
instalasi. Cuma dalam ku- 


1/2020 tumbuh mencapai 
26 secara tahunan, sedang- 
kan kuartal 11/2020 pertum- 
buhannya akan melambat 
menjadi 1946. Namun demiki- 


permintaan transportasi ber- 
pendingin akan naik 164- 
1896 dari realisasi tahun lalu 
sebanyak 1.975 unit menjadi 
sekitar 2.311 unit. (Andi M. Arief) 


bisnis Indonesia Selasa, 7 April 2020 


| DAMPAK PANDEMI covID-19 | 


JALAN TERJAL TANGKAL KRISIS 





PANGAN GLOBAL 


INDUSTRI 5 


Bisnis, JAKARTA — Pemerintah Indonesia harus menghitung secara akurat stok pangan impor untuk 3—4 bulan ke depan, seiring 
dengan makin maraknya aksi restriksi ekspor bahan pangan yang dilakukan banyak negara untuk mengamankan kebutuhan 
domestik masing-masing. 


ren restriksi ini mulai diperli- 

hatkan oleh sejumlah negara 

Eropa Timur yang menjadi 

pemasok gandum utama 

global. Mengutip Bloomberg, 

Kazakhstan bakal menerap- 
kan batas ekspor gandum pada April di 
angka 200.000 ton dan 70.000 ton untuk 
tepung terigu. 

Hal serupa dilakukan Rusia yang mem- 
batasi ekspor gandum sepanjang April 
sampai Juni di angka 7 juta ton. Ukraina 
pun berencana membatasi ekspor selama 
periode 2019—2020 di angka 20,2 juta ton, 
meski perkiraan awal Departemen Pertanian 
Amerika Serikat menyebutkan ekspor gan- 
dum Ukraina pada rentang tersebut bakal 
mencapai 20,5 juta ton. 

Celakanya, Ukraina merupakan pemasok 
biji gandum terbesar kedua bagi Indonesia 
setelah Kanada. Sepanjang 2019, Badan Pusat 
Statistik mencatat impor biji gandum dan 
meslin dari Ukraina mencapai 2,99 juta 
ton dengan nilai US$698,79 juta. 

Indonesia pun mengimpor tepung terigu 
25.145 ton senilai US$8,0 juta dari negara 
dengan Ibu Kota Kiev itu. Secara total, im- 
por gandum RI pada 2019 berjumlah 10,69 
juta ton, naik dari 2018 yang mencapai 
10,1 juta ton. 

Bagaimanapun, Asosiasi Produsen Tepung 
Terigu Indonesia mengaku sampai kini belum 
ada gangguan pasokan gandum maupun 
tepung terigu. Namun, asosiasi belum bisa 
memperkirakan stok bahan baku industri 
makanan tersebut usai Juli. 

“Seharusnya tidak ada masalah. Ukraina 





Kedelai 30 
NN 70 
Jagun 85 
Tg NN: 
Beras 99 
MH 
Hortikultura 96 


85 
0 


BISNIS/HUSIN PARAPAT 


Gandum 











lim F. Timorria 
lim.fathimah@bisnis.com 


memang salah satu pemasok terbesar bagi 
Indonesia, tetapi ada juga Kanada, Amerika 
Serikat, dan Argentina,” kata Ketua Umum 
Aptindo Franciscus Welirang kepada Bisnis, 
akhir pekan lalu. 

Direktur Eksekutif Aptindo Ratna Sari 
Loppies menambahkan Indonesia masih 
punya cadangan gandum di silo yang 


raya. Dari sisi distribusi dan perdagangan, 
Kementerian Perdagangan dan Kementeri- 
an Perhubungan harus memastikan jalur 
distribusi dan perdagangan lancar. Insentif 
bagi para pengusaha jasa transportasi dan 
logistik perlu diberikan agar dapat memas- 
tikan arus bahan pangan di dalam negeri 


tetap berjalan.” 

Dalam laporan kepada Komisi VI DPR 
RI pekan lalu, Menteri Perdagangan Agus 
Suparmanto mengemukakan negara-negara 
G20 sepakat menjamin lalu lintas barang 
esensial di tengah pandemi, termasuk untuk 
pasokan produk-produk pertanian. 





memadai untuk produksi 3 bulan—6 
bulan ke depan. 


MAKIN AGRESIF 

Laporan analis pasar Fitch Solutions 
menyebutkan pasokan pangan global 
sejatinya aman untuk periode 2020—2021. 
Namun, jika pandemi COVID-19 makin 
meluas, sehingga kian banyak negara 
produsen pangan yang memberlakukan 
pembatasan dan penimbunan secara agre- 
sif, pasokan global dipastikan terganggu. 

Food and Agriculture Organization 
(FAO) pun memperkirakan pasokan 
global berpotensi terganggu pada April 
atau Mei. Kepala Ekonom FAO Maximo 
Torero Cullen mengemukakan hal ini 
akan dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah 
pekerja di sektor pertanian yang bekerja 
akibat kebijakan karantina, penurunan 
produksi ternak pun berpotensi terjadi 
akibat gangguan pada logistik pakan. 

Ekonom Centre for Strategic and In- 
ternational Studies (CSIS) Fajar B. Hira- 
wan menyatakan restriksi dagang dan 
gangguan logistik ini sebenarnya telah 
diprediksi sejumlah pihak. “Dari sisi 
produksi perlu ada insentif bagi produsen 
dalam negeri, apalagi bakal ada panen 





Rasio Ketergantungan Impor 
Komoditas Pangan Indonesia (Yo) 


Rasio Pencukupan di Dalam Negeri 
IM Rasio Ketergantungan Impor 
Sumber: Food and Agriculture 


Organization of the United 
Nations, 2020 







Harga Pangan Masih Tinggi, 
Distribusi harus Diperbaiki 


Bisnis, JAKARTA — Inkonsistensi volume 


besar provinsi yang menerapkan kebijakan 


distribusi pangan dinilai menjadi penyebab bekerja dari rumah,” kata Ketua Umum ALI 
harga sejumlah komoditas bahan pokok tak  Zaldy Ilham Masita. tim F. Timorria) 


kunjung turun ke level normal, bersamaan 
dengan masih mewabahnya virus corona 
di Indonesia. 

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar In- 
donesia Abdullah Mansuri mengemukakan 
untuk komoditas cabai rawit merah, harga 
yang saat ini menembus di atas Rp50.000 
per kg, cenderung sulit kembali ke level 
normal sejak konstan naik mulai Januari. 

“Harga normal cabai rawit bisa di level 
Rp30.000 per kg, tetapi karena pasokan beri- 
luktuasi, kadang ada, kadang tidak, sejak awal 
tahun harga sulit kembali ke level normal,” 
ujar Mansuri kepada Bisnis, belum lama ini. 

Seharusnya, Mansuri berpendapat kondisi 
itu bisa dihindari jika volume pasokan tetap 
terjaga. Dia memperkirakan harga cabai sulit 
turun mengingat Ramadan dan Idulfitri akan 
segera tiba, yang berarti permintaan atas 
komoditas pedas itu bakal makin meningkat. 

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang 
Pasar Seluruh Indonesia Sarman Simanjorang 
berpendapat gangguan logistik dan distribusi 
merupakan penyebab adanya kenaikan harga 
komoditas yang terpantau sedang panen. 

“Logistik ini yang harus diperhatikan. 
Presiden sudah instruksikan ke Kemendagri 
supaya mengawasi daerah agar tak meng- 
hambat logistik bahan pokok pangan dari 
daerah. Apalagi, dengan kondisi sekarang 
ada yang menutup lalu lintas,” ujar Sarman. 

Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mencatat 
adanya peningkatan pengiriman kebutuh- 
an pokok dan makanan segar sebagai 
imbas dari kebijakan pembatasan sosial 
di tengah pandemi COVID-19. “Pengir- 
iman kebutuhan pokok dan makanan 
segar meningkat sampai lebih dari 5056. 
Peningkatan terutama terjadi di kota-kota 


KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM 
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENERBITAN PROGRAM 
KEPEMILIKAN SAHAM MANAJEMEN DAN KARYAWAN 
MELALUI PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI 


Direksi dan Dewan Komisaris PT Surya Semesta Internusa Tbk., baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertanggung 
jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang tercantum dalam keterbukaan 
informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini ("Keterbukaan Informasi”) dan setelah melakukan pemeriksaan 
yang wajar, menegaskan bahwa sepanjang pengetahuan dan menurut keyakinan terbaik mereka tidak terdapat fakta-fakta dan 
informasi material, yang jika tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan menyebabkan informasi 
dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. 





Dai TP 
In “| 
IN 
YNA 


suryainternusa 


PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK. 
(“Perseroan”) 
Berkedudukan di Jakarta 


PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM 


Dengan ini kami memberitahukan kepada Para Pemegang Saham 
Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang 
Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan pada hari Kamis, tanggal 
14 Mei 2020 di Ruang Legian, Hotel Gran Melia, Jl. H.R. Rasuna Said 
Blok X-0 Kav. 4, Kuningan, Jakarta 12950. 


Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam 
RUPST dan RUPSLB adalah: 


Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham 
Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang 
Saham Perseroan pada tanggal 21 April 2020 sampai dengan pukul 
16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek 
Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Sinar 
Mas Land Plaza Menara 1 lantai 9, Jl. MH Thamrin No.51, Jakarta 
10350, 


b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: 
Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham 
Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau 
bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) 
pada tanggal 21 April 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB. 


Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif 
diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang 
dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis 
Untuk RUPST dan RUPSLB. 


Setiap usul Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam 
acara RUPST dan RUPSLB jika memenuhi persyaratan dalam pasal 
14 ayat 6 anggaran dasar Perseroan yaitu: (i) telah diajukan secara 
tertulis kepada Direksi Perseroan, (ii) diajukan oleh 1 (satu) atau lebih 
pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per duapuluh) atau lebih 
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan 
Perseroan: (iii) telah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum 
pemanggilan Rapat yang bersangkutan dikeluarkan, dan (iv) usulan 
mata acara Rapat tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan 
keputusan RUPS. 


Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 14 ayat 7c Anggaran Dasar 
Perseroan dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat 
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 
32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat 
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Panggilan RUPST 
dan RUPSLB akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa 
Indonesia yang berperedaran nasional yang terbit pada hari Rabu, 
tanggal 22 April 2020, situs web Bursa Efek Indonesia dan juga situs 
web Perseroan. 


Jakarta, 7 April 2020 
Direksi Perseroan 





suryainternusa 


PT Surya Semesta Internusa Tbk. 
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia 
(“Perseroan”) 


Kegiatan Usaha Utama: 
Bergerak dalam bidang pengembangan kawasan industri, properti komersial, jasa konstruksi dan perhotelan melalui penyertaan 
pada entitas anak 


Kantor Pusat: 
Gedung Tempo Scan Tower Lt.20 
Jl. H.R. Rasuna Said, Kav.3-4 
Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan 
Tel. (62-21) 526 2121, 5272121 


Fax. (62- 


21)526 7878 


Website: www.suryainternusa.com 
Email: inguiry@suryainternusa.com 


Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk 
menerbitkan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Management Employee Stock Option Plan atau “MESOP”) 


melalui pengalihan saham hasil pembelian kembali. 


Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB”) Perseroan akan diselenggarakan pada hari Kamis, 14 Mei 2020 dalam 


rangka persetujuan atas rencana MESOP. 


Seluruh Informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk pada persetujuan 
RUPSLB. 


I. PENDAHULUAN 


Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana 
Perseroan untuk menerbitkan MESOP, sebanyak-banyaknya 
596 dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, 
yang berasal dari saham yang merupakan saham hasil pembelian 
kembali (“Saham Treasuri”), yang terbagi atas (i) saham yang 
saat ini dikuasai oleh Perseroan dan dicatat sebagai saham 
treasuri dan (ii) saham hasil pembelian kembali yang saat ini 
sedang dilaksanakan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan 
Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian 
Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dan 
Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali 
Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik 
dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan. 


Il. KETERANGAN MENGENAI PROGRAM MESOP 


Perseroan berencana untuk menerbitkan MESOP melalui 
pengalihan saham hasil pembelian kembali, untuk periode tahun 
2020 sampai dengan tahun 2025, dalam bentuk pemberian hak 
opsi untuk membeli saham kepada manajemen dan karyawan 
Perseroan (“Program MESOP”). 


Berikut keterangan singkat mengenai Program MESOP: 
Latar Belakang Program MESOP 


Perseroan berkeyakinan bahwa peningkatan kinerja secara 
konsisten dari tahun ke tahun dapat tercapai karena adanya 
komitmen dari manajemen dan karyawan. Perseroan akan terus 
melaksanakan strategi-strategi yang tepat untuk menghasilkan 
kinerja yang maksimal bagi Perseroan dan mempertahankan 
pertumbuhan yang berkesinambungan. Untuk itu, Perseroan 
memandang perlu memiliki suatu program pemberian insentif 
sebagai bagian dari implementasi program retensi untuk 
mempertahankan manajemen dan karyawan yang berkinerja 


tinggi. 


Progam MESOP sangat penting dikarenakan Perseroan 
menyadari bahwa manajemen dan karyawan merupakan 
salah satu faktor kunci yang menentukan terwujudnya visi dan 
misi Perseroan, dimana Program MESOP akan memberikan 
kesempatan bagi manajemen dan karyawan Perseroan 
untuk memiliki saham Perseroan. Dengan Program MESOP 
diharapkan akan dicapai keselarasan tujuan yang ingin dicapai 
Perseroan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing 
manajemen dan karyawan kunci Perseroan. Dengan demikian 
langkah ini akan meningkatkan shareholder value Perseroan. 


Tujuan Program MESOP 


Tujuan dilakukannya Program MESOP adalah: 

1. Meningkatkan rasa memiliki Perseroan sehingga karyawan 
dapat berpartisipasi aktif yang akan meningkatkan kinerja 
masing-masing peserta Program MESOP untuk mendukung 
upaya Perseroan meraih pertumbuhan berkelanjutan 
(sustainable growth) 

2. Tercapainya keselarasan kepentingan Perseroan dengan 
kepentingan peserta Program MESOP. 

3. Memberikan penghargaan dan insentif atas kontribusi peserta 
Program MESOP sehingga dapat memacu kinerja manajemen 
dan karyawan kunci Perseroan. 

4. Meningkatkan loyalitas peserta Program MESOP serta 
meningkatkan kinerja Perseroan di kemudian hari dengan 
membangun program yang transparan, terukur serta memiliki 
kepastian implementasinya. 

5. Mendorong dan memberikan motivasi kepada karyawan untuk 
mencapai target Perseroan. 

6. Menarik dan mempertahankan karyawan/manajemen yang 
berprestasi dalam Perseroan. 


Periode Pelaksanaan MESOP 


Periode Pelaksanaan MESOP akan ditentukan kemudian dengan 
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, termasuk peraturan bursa dimana saham-saham 
Perseroan dicatatkan. 





Rencana Penggunaan Dana Hasil Pelaksanaan MESOP 


Dana yang diperoleh dari Program MESOP setelah dikurangi 
biaya-biaya, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk 
memperkuat permodalan dan pertumbuhan usaha Perseroan 
serta Entitas Anak. 


Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Kondisi 
Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan 
MESOP 


Sehubungan dengan program MESOP melalui Saham Treasuri, 
akan berdampak terhadap beban karyawan pada saat pemberian 
hak opsi. Tambahan beban karyawan tersebut akan dicatat 
menggunakan PSAK yang berlaku. Dengan demikian setelah 
pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian saham kembali 
untuk Program MESOP, maka saham treasuri akan berkurang dan 
beban karyawan meningkat sesuai dengan tahap pelaksanaan 
pengalihan saham hasil pembelian saham kembali. 


Perserta Program MESOP 


Peserta Program MESOP adalah manajemen dan karyawan 
Perseroan berdasarkan kriteria dan persyaratan teknis yang akan 
ditentukan kemudian. 


Jumlah Saham dalam Program MESOP 


Jumlah saham yang akan dialokasikan adalah sebanyak- 
banyaknya 5Y6 dari modal ditempatkan dan disetor penuh 
dalam Perseroan, yang berasal dari Saham Treasuri. Dimana 
untuk setiap hak opsi akan memberikan kepada pemegangnya 
hak untuk membeli 1 (satu) saham yang akan diterbitkan dalam 
Program MESOP, dengan membayar Harga Pelaksanaan. 


Penetapan Harga Pelaksanaan Program MESOP 


Penetapan Harga Pelaksanaan akan dilakukan dengan mengacu 
pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 


Harga Pelaksanaan akan dibayarkan oleh karyawan dan/atau 
manajemen Perseroan yang memiliki hak opsi dan pembayaran 
tersebut akan dilaksanakan pada saat yang bersangkutan 
mengajukan permohonan pelaksanaan hak opsinya pada periode 
pelaksanaan MESOP. 


Tata Cara Pelaksanaan Program MESOP 


Tata cara pelaksanaan Program MESOP akan mengacu pada 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 


INFORMASI TAMBAHAN 


Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas 
dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan 
alamat: 


PT Surya Semesta Internusa Tbk. 
Gedung Tempo Scan Tower Lt.20 
Jl. H.R.Rasuna Said, Kav.3-4 
Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, 
Kota Administrasi Jakarta Selatan 
Tel. (62-21) 526 2121, 5272121 
Fax. (62-21) 526 7878 
Website: www.suryainternusa.com 
Email: inguiry@suryainternusa.com 


Jakarta, 7 April 2020 
Direksi Perseroan 


6 INDUSTRI 


HH SEMBAKO UNTUK MITRA GOJEK 





Pengemudi Gojek berbelanja sembako di salah 
satu gerai Alfamart di Jakarta, Minggu (5/4). Gojek 
bersama Yayasan Anak Bangsa Bisa dan Alfamart 
memberikan voucer belanja paket sembako gratis bagi 


Bisnis/Nurul Hidayat 


para mitra pengemudi untuk belanja di gerai Alfamart 
demi membantu meringankan beban para mitra di 
tengah situasi pandemi COVID-19. 





eputi Bidang Koordinasi In- 

frastruktur dan Transportasi 

Kemenko Maritim dan Inves- 

tasi Ridwan Djamaluddin me- 

ngatakan berbagai kebijakan 

yang disiapkan salah satunya 
dengan menjaga jarak fisik di transportasi 
serta mewajibkan pemudik harus mela- 
kukan isolasi diri selama 14 hari. Untuk 
isolasi berlaku di kampung halaman dan 
Jakarta masing-masing 14 hari. 

Menurutnya, protokol untuk menjaga 
jarak fisik tersebut di antaranya dilakukan 
dengan mengurangi kapasitas penumpang, 
baik kendaraan angkutan umum maupun 
kendaraan pribadi. 

“Untuk kendaraan umum, menaikkan 
harga tiket angkutan umum, misalnya 
bus berkapasitas 50 orang hanya dapat 
menampung 25 orang, itu harga tiketnya 
dinaikkan,” katanya, Senin (6/4). 

Untuk kebijakan kendaraan pribadi, dia 
memaparkan sepeda motor dilarang mem- 
bawa penumpang, sedangkan mobil pribadi 
harus mengangkut maksimal setengah dari 
kapasitas penumpang. 

Dia menegaskan penegakan hukum ter- 
hadap protokol itu akan dilakukan oleh 
Korps Lalu Lintas Polri dan Kementerian 
Perhubungan. “Dengan langkah-langkah ini, 
jumlah orang yang kembali ke kampung 
halaman mereka tahun ini diperkirakan 
rendah,” jelasnya. 

Saat ini, Ridwan mengatakan kemente- 
rian dan lembaga pemerintah menyiapkan 
buku panduan mudik 2020 yang akan 
menjadi standar operasional prosedur (SOP). 
Audiensi publik akan diadakan sebelum 


MUDIK BERSAMA 
COVID-19 


Keputusan pemerintah tak melarang mudik 
di tengah pandemi virus corona menimbul- 
kan kekhawatiran banyak pihak, salah 
satunya Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 


Organisasi Islam tertua di Indonesia itu Moda 2018 2019 Selisih (Yo) 
berharap pemerintah membuat aturan agar '— Jalan 3.974.109 4.434.321 11,96. 
| Penyeberangan 4.069.020 — 4187128 292 
masyarakat tidak pulang kekampung “uc KeretaApi — 47TI32  SNSBOL 118 
Be SA MU ia abaak 1.044.631 1112.635 651 
penyebaran virus corona. Udara. 4.850.028 3529101”: 20 
Total 18.709.712 18.377.586 1,77 


Selasa, 7 April 2020 Disnis Indonesia 


| PANDEMI COVID-19 | 


Pasar Properti Bakal Anjlok 4046 


Bisnis, JAKARTA — Kinerja 
sektor properti pada kuartal 
11/2020 diprediksi merosot 
3096—4056 dibandingkan de- 
ngan kuartal 1/2020 terimbas 
sentimen negatif pandemi vi- 
rus corona. 

Direktur Pusat Studi Pro- 
perti Indonesia Panangian 
Simanungkalit menyatakan 
kinerja bisnis properti pada 
kuartal 1/2020 masih stagnan. 
“Kuartal kedua akan lebih 
jelek dibandingkan dengan 
kuartal pertama. Bahkan, 
kuartal kedua kinerja pa- 
sar properti akan menurun 
setidaknya 3056 hingga 4056 
dibandingkan dengan kinerja 
kuartal pertama,” katanya 
kepada Bisnis, Senin (6/4). 

Pada kuartal I, dia menya- 
takan sektor properti belum 
terlalu terpengaruh sentimen 
negatif Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19) yang mulai 
meluas secara global pada 
Januari 2020. Namun, dia 
menilai kinerja pasar properti 


di kuartal I/2020 memang 
belum cukup memuaskan 
setelah lesunya industri itu 
sejak beberapa tahun bela- 
kangan. 

Situasi yang kurang kondusif 
ini menyebabkan para inves- 
tor menahan diri sehingga 
menurunkan kinerja pasar 
properti dari sisi permintaan. 

Saat ini, perusahaan pe- 
ngembang properti juga sulit 
bergerak dalam hal penjualan 
lantaran ada imbauan kerja 
dari rumah (work from home/ 
WFH). 

Selain itu, adanya pemu- 
tusan hubungan kerja (PHK) 
akibat COVID-19 juga berpo- 
tensi menurunkan permintaan 
rumah. 

Dia memprediksi pasar 
properti akan menguat kem- 
bali atau rebound setidaknya 
pada tahun depan. 

CEO Indonesia Property 
Watch (IPW) Ali Tranghan- 
da juga mengatakan bahwa 
perlambatan properti terjadi 


sejak sentimen COVID-19 mu- 
lai melanda Indonesia. 

Berdasarkan survei yang 
dilakukan oleh IPW, secara 
umum pasar perumahan se- 
kunder telah menunjukkan 
pertumbuhan tipis di awal 
tahun ini. 

Sementara itu, Commercial 
and Business Development 
Director AKR Land Alvin 
Andronicus menilai pasar 
properti sewa bisa menjadi 
pilihan bagi pemilik proper- 
ti agar transaksi bisa tetap 
terjaga. 

Alvin mengatakan bahwa 
pasar properti sewa memiliki 
potensi yang besar kendati 
secara umum pasar proper- 
ti mengalami perlambatan. 
“Perlambatan pasti terjadi 
tapi dengan menyewakan 
properti, baik pembeli ma- 
upun pemilik bisa punya 
banyak pilihan agar bisnis 
propertinya tetap jalan,” 
imbuhnya. (Ilham Budhiman/Mu- 
tiara Nabila) 


| PENYEBARAN VIRUS CORONA | 


PEMERINTAH HANYA BATASI PEMUDIK 
PULANG KAMPUNG 


Bisnis, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan skema pembatasan mudik Lebaran 2020 dengan menerapkan protokol ketat di 
sektor transportasi guna mencegah penyebaran virus corona. 





Rinaldi M. Azka, Anitana W. Puspa & Hendra Wibawa 
redaksi@bisnis.com 


buku panduan itu diluncurkan. 

Pemerintah juga melarang Aparatur Sipil 
Negara (ASN) serta karyawan BUMN dan 
keluarga pulang ke kampung halaman 
selama periode mudik Lebaran. 

Menurutnya, pihaknya juga menyiap- 
kan insentif ekonomi bagi orang yang 
memilih untuk tidak kembali ke kam- 
pung halaman. 

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub 
Budi Setiyadi menyatakan segera mener- 
bitkan peraturan menteri terkait dengan 
kebijakan physical distancing di seluruh 
sektor moda transportasi baik darat, laut, 
maupun udara. 

Khusus untuk subsektor transportasi 
darat, paparnya, telah disiapkan rencana 
kenaikan tarif, dan aturan social distancing. 

“Pembatasan kenaikan (tarifl akan diba- 
has bersama. Pembahasan ini kan semua 
subsektor kami enggak bisa ngomong cuma 
darat aja, tetapi juga udara saya sudah 
siap nunggu sektor lain. Berapa lama dari 
darat ini harus dikoordinasikan oleh biro 
hukum kementerian,” kata Budi. 

Dia belum mau memaparkan aturan 
baru itu dengan alasan pembahasannya 
belum final. 

Kemenhub juga sedang mengkaji pela- 
rangan penggunaan sepeda motor untuk 
perjalanan mudik Lebaran 2020. 

Staf Khusus Menteri Perhubungan Adita 
Irawati mengatakan larangan penggunaan 
sepeda motor untuk mudik akan dituang- 
kan dalam regulasi berbentuk permenhub. 
Kebijakan itu dilakukan untuk mencegah 
penyebaran virus corona ke daerah. 


USULAN ORGANDA 

Sementara itu, Sekjen Organda Ateng 
Haryono mengusulkan agar pemerintah 
membeli layanan yang menjadi selisih 
okupansi yang diwajibkan kepada operator 
bus selama pandemi virus corona daripada 
menaikkan tarif angkutan umum. 

Skema membeli layanan itu mirip seperti 
yang diberikan kepada operator bus Tran- 


Realisasi Jumlah Penumpang Angkutan 





Umum Lebaran 2019 (orang) 


Sumber: Kemenhub 


Tidak masalah pembatasan 
okupansi, asalkan jangan 
tarifnya dinaikkan, tetapi 
dibantu supaya industri 
angkutan umum tersebut 
tidak menjadi bangkrut. 


sjakarta dengan memberikan public service 
obligation (PSO). Hal itu bisa membuat 
keberlangsungan operasional bus tetap 
berjalan kendati tidak ada penumpang. Di 
tengah pandemi virus corona, paparnya, 
operator bus swasta akan sulit beroperasi. 

Saat ini, tidak adanya larangan operasi- 
onal bus angkutan umum kendati tingkat 
permintaan turun drastis. Pada saat yang 
sama, bus angkutan umum harus tetap 
beroperasi meskipun bisa menjadi salah 


Hasil Survei Mudik Lebaran 


2020 di Jabodetabek Setelah 
Pandemi Virus Corona (orang) 





Tetap ingin mudik (2,03 juta) 
do 


satu media penularan virus corona. 

“Menurut kami mungkin lebih bagus lagi 
selisih okupansi yang diwajibkan kepada 
kami bisa dibeli pemerintah,” kata Ateng. 

Dia juga mengeluhkan banyaknya per- 
aturan yang dikeluarkan kementerian, 
lembaga dan pemerintah daerah sehingga 
membingungkan perusahaan otobus. 

Selain itu, paparnya, ada informasi yang 
simpang siur soal pembatasan operasio- 
nal bus antarkota antarprovinsi (AKAP). 
Pada 30 Maret 2020, lanjutnya, Organda 
menerima pemberitahuan pembatasan ope- 
rasional bus AKAP mulai pukul 18.00 
WIB. Pada waktu yang sama, Kemenhub 
membatalkan rencana pembatasan bus 
AKAP di Jabodetabek itu. Selanjutnya, 
Ateng menegaskan muncul Surat Edaran 
Kepala Badan Pengelola Transportasi Ja- 
bodetabek (BPTJ) Polona B Pramesti soal 
rekomendasi pembatasan operasional bus 
angkutan umum di Jabodetabek. 

“Kemudian muncul lagi isu lain bahwa 
ada pembatasan okupansi yang wajib 
kami lakukan. Pembatasan okupansi itu 
kemudian di satu sisi, tetapi di sisi lain 
ada pemikiran menaikkan tarif,” imbuhnya. 

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyara- 
katan Masyarakat Transportasi Indonesia 
(MTI) Djoko Setijowarno tidak memper- 
soalkan pembatasan okupansi transportasi 
umum dan kendaraan pribadi. Namun, 
dia meminta pemerintah tidak menaikkan 
tarif angkutan umum di tengah pandemi 
virus corona. 

“Tidak masalah pembatasan okupansi, 
asalkan jangan tarifnya dinaikkan, tetapi 
dibantu supaya industri angkutan umum 
tersebut tidak menjadi bangkrut,” kata 
Djoko. 

Dia menambahkan pemudik yang akan 
pulang ke kampung halaman harus di- 
pastikan dalam keadaan sehat sehingga 
tidak bisa menularkan COVID-19. 

Selain itu, Djoko menegaskan awak ang- 
kutan umum juga harus dalam kondisi 
sehat. 


Jabodetabek, diolah 





Jawa Timur -— 17 


Tujuan Pemudik yang berasal dari Jabodetabek 


pada 2019 (juta orang) 





Sumber: Survei Badan Litbang Perhubungan Daerah-daerah lain PO 1,2 


Kemenhub terhadap 43.000 responden di 


Sumber: Badan Litbang Perhubungan Kemenhub, 2019 


Bisnis/Adi Pramono 





bisnis Indonesia Selasa, 7 April 2020 





| STIMULUS DAERAH | 


REGIONAL (1 


PEKERJA DIJAGA TETAP BAYARAN 


Pemerintah daerah bahu-membahu agar pekerja informal bisa tetap menerima pendapatan, meskipun kondisi perekonomian 
negara kian mengkhawatirkan akibat terpukul pandemi COVID-19. 


ebulan setelah Pre- 
siden Joko Widodo 
mengumumkan pasi- 
en positif COVID-19 
pada awal Maret 
2020, pandemi virus 
corona cepat meluas hingga 
pelosok daerah. 

Sendi-sendi kehidupan ma- 
syarakat langsung terdampak 
menyusul kebijakan pemerintah 
pusat meminta untuk menjaga 
jarak sosial dan bekerja dari 
rumah. Pemerintah daerah di- 
paksa aktif melakukan pence- 
gahan penyebaran virus dengan 
mengutamakan kesehatan dan 
menjamin warganya tetap bisa 
makan. 

Kini, saatnya pemerintah 
daerah bahu-membahu untuk 
mengatasi wabah corona dari 
sisi perekonomian rakyat teruta- 
ma yang berpenghasilan rendah 
ataupun para pekerja informal. 

Gubernur Jawa Timur Kofifah 
Indar Parawansa meminta 
jajaran kepala daerah di Jatim 
untuk memberikan aneka 
setimulus contohnya diawali 
dengan pembebasan biaya 
sewa empat gedung rusunawa 
milik Pemprov Jatim selama 3 
bulan dengan total biaya Rp600 
jutaan. 

“Banyak pemkab dan pem- 
kot yang memiliki rusunawa, 
kami imbau agar kita bersama 
meringankan beban dari mereka 
yang terdampak COVID-19 di 
masing-masing kabupaten kota,” 
katanya, akhir pekan lalu. 

Di sektor lain, pekerja infor- 
mal khususnya bidang trans- 
portasi yakni sopir angkutan 
umum dan ojek online telah 
dilakukan pendataan untuk 
diberikan paket sembako dan 
uang tunai. Pekerja di sektor 
transportasi terdampak langsung 
karena jumlah penumpangnya 
turun drastis. 

M. Fikser, Koordinator Protokol 
Komunikasi, Gugus Tugas Per- 
cepatan Penanganan COVID-19 
Kota Surabaya mengklaim Pem- 
kot Surabaya sejak awal berusa- 
ha menjaga kesehatan warganya 
dengan membuat dapur umum 
yang memproduksi minuman ke- 
sehatan gratis bernama wedang 
pokak untuk menjaga imunitas 
warganya. 

Pemkot Surabaya juga 










memberikan makan gratis 
bagi Masyarakat Berpengasilan 
Rendah (MBR) yang dulunya 
hanya satu kali makan, di- 
tingkatkan menjadi dua kali 
makan dalam sehari. 
Sementara dari Kabupaten 
Banyuwangi, Bupati Abdul- 
lah Azwar Anas memilih cara 
sendiri untuk menjaga dom- 
pet warganya terisi uang. Dia 
menggandeng warung rakyat 
untuk menyediakan makanan 
gratis bagi para ojek online dan 
pekerja informal lainnya. 
Warung-warung rakyat dilibat- 
kan agar memberikan dampak 
terhadap perputaran ekonomi 
bagi pelaku usaha mikro. Deng- 
an demikian tenaga kerja bisa 
terserap dan pekerja informal 
bisa terbantu pendapatannya. 
“Jadi ini sekali mendayung, 
dua tiga pulau terlampaui,” 
ujarnya kepada Bisnis. 
Adapun pembagian kupon 


Penerima Bantuan Pangan 
Non Tunai (BPNT) 


Pedesaan 
4,73 juta KK, 3,73 juta di 


antaranya masuk Data Terpadu 


Kesejahteraan Sosial (DTKS). 


Perkotaan 


3,8 juta KK (1 juta KK masuk DTKS). 


Pemprov Jatim akan 
» menambah 5096 lagi BPNT 
A untuk DTKS di Jatim. 


— 


H.. 





Pemprov Jatim 





Pembebasan Rusunawa 

biaya sewa Gunungsari 
4 Rusunawa (248 unit- 

selama 3 bulan Rp189,12 juta) 


XX 
Rusunawa Rusunawa Rusunawa 
SIER Jemundo Sumur Welut gn 
(60 unit- (75 unit- 407 unit- Sumber: Bisnis, diolah. 
Rp47,1 juta) Rp43,9 juta) Rp320,8 juta) BISNIS/TRI UTOMO 





Peni Widarti 
peni.widarti@bisnis.com 





Jadi ini sekali 
mendayung, dua tiga 
pulau terlampaui. 


makan gratis ini dalam tahap 
uji coba sebanyak 1.500 kupon 
untuk makan di Warung Mbok 
Ijah, Warung Ijo, Warung Nyit- 
Nyit, dan lainnya. Ditergekan 
ada 500 warung rakyat yang 
terlibat untuk menjangkau ribu- 
an pekerja informal. 

“Pada intinya tetap menerap- 
kan physical distancing, warung 
dipantau higienitas dan gizinya, 
termasuk jaring pengaman lain 
berupa sembako untuk warga,” 
imbuhnya. 

Bupati Anas juga melibat- 
kan 600 sekolah untuk bergo- 


Anggaran penanganan 
COVID-19 Pemprov Jatim 


Rp2,38 triliun 
(usulan ke DPRD) 


Sejumlah daerah di Provinsi Jawa Timur meluncurkan 
stimulus untuk meringankan beban masyarakat yang 
terdampak wabah virus corona. 


Dewa 
NY maca 


DN | 
, 


“1 
“ita 
aa 

Ni 


tong royong mengatasi segala 
dinamika pandemi ini, yakni 
setiap sekolah akan membantu 
20 warga terdampak khususnya 
pengemudi becak yang biasa 
antar jemput siswa dan peda- 
gang kaki lima ultramikro yang 
mangkal di depan sekolah. 

Dalam hal memberikan 
jaring pengaman sosial, Banyu- 
wangi menyiapkan lembaga 
amil zakat dan gotong royong 
dunia usaha, gotong royong 
berbasis kecamatan dan desa 
untuk membantu kebutuhan 
keluarga Orang Dalam Peman- 
tauan (ODP) dan Pasien Dalam 
Pengawasan (PDP) agar para 
ODP dan PDP merasa optimal 
dan tenang dalam menjalankan 
isolasi tanpa harus memikirkan 
kebutuhan dasar. 

Hal senada diterapkan oleh 
Pemerintah Kabupaten Sidoar- 
jo yang menyiapkan sembako 
bagi 132.000 warga prasejahtera 


rumah. 





@ Menerima pengajuan cicilan biaya 
sewa rusunawa. 


@ Meningkatkan program permakanan 
2 kali lipat bagi lansia, warga kurang 
mampu. (mengirim makanan langsung 
ke rumah). 


@ Anggaran program permakanan 2020: 
Rp140 miliar. 


@ Penerima program permakanan: 
30.875 jiwa. 


@ Jumlah MBR Surabaya: 
202.572 KK atau 665.882 jiwa. 


@ Membuat dapur umum dan membagikan 
minuman kesehatan. 


MIE ENG) 





Bisnis/Arief Hermawan P 


dan 24.000 warga yang terdam- 
pak perekonomiannya akibat 
penyebaran COVID-19. 

Sidoarjo menganggarkan 
Rp114 miliar untuk penanganan 
dan penanggulangan COVID-19, 
baik dari tindakan promotif, 
preventif, kuratif, hingga peng- 
aman jaring sosial, yakni salah 
satunya bantuan sembako. 

“Bantuan-bantuan sembako 
tersebut akan diberikan kepada 
warga selama 2 bulan,” kata 
Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ah- 
mad Syaifuddin. 

Pemkab Sidoarjo juga siap 
menanggung seluruh biaya 
perawatan pasien dalam peng- 
awasan, termasuk menanggung 
kebutuhan makan tiga kali 
sehari beserta keluarga selama 
PDP dalam masa karantina di 


Pihak swasta diajak berparti- 
sipasi dalam penanganan dan 
penanggulangan COVID-19 ini. 


@ Menggandeng 500 
warung rakyat. 


@ Memberi kupon 1.500 
kupon makan (tahap 
ujicoba) bagi pekerja 
informal. 


@ Mengggandeng 600 
sekolah dan lembaga 
amil zakat untuk gotong 
royong membantu 
warga terdampak. 


@ Target sasaran peneri- 
ma bantuan sembako 
/makanan : 
10.000-150.000 jiwa. 


Banyuwangi 





| JALAN TOL MANADO-BITUNG | 





Proyek Sempat Terhambat COVID-19 


Bisnis, MANADO — PT Jasamarga 
Manado Bitung terus melakukan pe- 
nyempurnaan pengerjaan kelengkapan 
fasilitas operasional ruas tol Mana- 
do—Bitung sepanjang 20 kilometer. 

Direktur Utama Jasamarga Manado 
Bitung (JMB) George IMP Manurung 
mengatakan bahwa saat ini masih 
ada beberapa penyempurnaan fasilitas 
jalan tol sesuai rekomendasi dari Tim 
Evaluasi Laik Fungsi. 

Pihaknya tak menampik bahwa situ- 
asi pandemi COVID-19 menyebabkan 
pengerjaan proyek menjadi terhambat. 
Beberapa pekerjaan memerlukan spesi- 
alisasi subkontraktor, seperti pekerjaan 
lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), 
rambu lalu lintas, marka jalan, dan 
pengaspalan menjadi berhenti. 

“Ini mengikuti anjuran dari peme- 


rintah untuk social distancing dan 
WFH (work from homel, ditambah 
kekhawatiran akan virus corona,” kata 
George kepada Bisnis belum lama ini. 
Namun demikian, pihaknya mengu- 
payakan beberapa pengerjaan tersebut 
dapat diselesaikan pada April atau 
paling lambat Mei mendatang. 
Terkait dengan waktu pengoperasian 
jalan tol, lanjut George, akan ditentukan 
oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR). Adapun 
rencana panjang jalan tol yang akan 
segera dioperasikan sepanjang 20 km 
itu membentang dari Manado sampai 
dengan Simpang Susun Kauditan. 
Jalan Tol Manado-Bitung memiliki 
total panjang 39,00 km yang terdiri 
atas dua paket pekerjaan. Paket 1 
sepanjang 14 km terbagi atas Seksi 


1A (Manado-Sukur) sepanjang 7,00 
km dan Seksi 1B (Sukur-Air Madidi) 
sepanjang 7 km. Paket 2 sepanjang 
25 Km yaitu Seksi 2A (Air Madidi- 
Danowudu) sepanjang 11,50 Km dan 
Seksi 2B (Danowudu-Bitung) sepanjang 
13,5 Km. 

Jika nanti beroperasi penuh, jalan tol 
ini akan memangkas waktu tempuh 
Manado-Bitung, yang sebelumnya 1-1,5 
jam menjadi 40-50 menit. 

Kementerian PUPR menargetkan 
ruas jalan tol dari Manado hingga 
Simpang Susun Kauditan dapat dio- 
perasikan pada April ini. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono 
bahkan ingin pengoperasian jalan tol 
pada April bisa mencapai Simpang 
Susun Danowudu (26 km). (Denis 
Riantiza Meilanova) 


UnmTiL 30 ArPriL 2020 


IA KOTA JAM colo)iy 
IDR 550.000, nett/room/night 


" Stay at Junior Suite Room "Room Only “ Stay max 4 person " Free shuttle Drop & Pick up 





ti NAN Wa . 
Info & Reservation : Mma 


MG Setos Hotel - 3 
So@G- 


JI. Inspeksi Gajahmada, Semarang - “— 
(024) 4036 5888 /0878 3245 2001 - MGSETOSHOTEL - 


25! 





Selasa, 7 April 2020 


ada pembukaan masa 
sidang III periode 
2019—2020, Dewan 
Perwakilan Rakyat 
(DPR) mempertim- 
bangkan untuk mela- 
kukan revisi tata tertib DPR yang 
memungkinkan digelarnya rapat 
virtual untuk membahas sejumlah 
rancangan undang-undang. 

Sejumlah elemen masyarakat 
berpandangan model rapat virtual 
penyusunan undang-undang hing- 
ga tingkat pengambilan keputus- 
an, justru menjauhkan semangat 
transparansi penyusunan produk 
hukum. 

Direktur Eksekutif Lingkar Ma- 
dani Ray Rangkuti mengatakan 
bahwa pemerintah dan DPR se- 
mestinya memberi perhatian serius 
terhadap upaya mengatasi pandemi 
virus corona atau COVID-19. 

“Pemerintah lebih baik konsen- 
trasi di pandemi virus corona. 
Presiden Joko Widodo sebaiknya 
menarik dulu wakil mereka di 
pembahasan RUU dengan DPR se- 
hingga Presiden punya konsentrasi 
yang cukup dalam pembahasan 
virus corona,” ujarnya dalam satu 
sesi diskusi secara jarak jauh di 
Jakarta, Senin (6/4). 

Apalagi, sejumlah rancangan 
undang-undang (RUU) yang te- 
lah masuk di DPR merupakan 
rancangan produk hukum yang 
serius untuk dicermati bersama, 


VIRAL 


| PEMBAHASAN PRODUK HUKUM | 


JANGAN TERBURU BAHAS RUU 


Bisnis, JAKARTA — Elemen masyarakat sipil meminta pemerintah dan DPR tidak terlalu memaksakan diri membahas sejumlah 
rancangan undang-undang yang butuh perhatian krusial. Langkah penundaan dapat diambil setidaknya hingga pandemi 


seperti RUU Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (RKUHP), RUU 
Pemasyarakatan, dan RUU Cipta 
Kerja. 

Dalam rapat paripurna DPR pada 
Kamis pekan lalu, pembahasan 
ketiga RUU itu dipastikan ber- 
lanjut melalui alat kelengkapan 
dewan di DPR. 

Dalam Peraturan Dewan Perwa- 
kilan Rakyat No. 1 Tahun 2014 
tentang Tata Tertib, disebutkan 
bahwa penyusunan Program Le- 
gislasi Nasional (Prolegnas) oleh 
Badan Legislasi di lingkungan 
DPR dilakukan dengan memper- 
timbangkan usulan dari fraksi, 
komisi, dan/atau masyarakat. 

Kendati saat ini “bola' pem- 
bahasan RUU berada di tangan 
DPR, Presiden Jokowi harus berani 
mengambil sikap tegas setidaknya 
menunda pembahasan RUU yang 
bersifat krusial. 

Peneliti Forum Indonesia un- 
tuk Transparansi Anggaran (Fitra) 
Badi ul Hadi menyatakan, dalam 
situasi seperti saat ini ketika akses 
publik dibatasi karena pandemi 
virus corona, pemerintah dan DPR 
tidak perlu terburu-buru menye- 
lesaikan sejumlah RUU. 

“Kalau pemerintah masih saja 
fokus di omnibus law, pekerjaan 
menyelesaikan (pandemi| virus 
corona yang juga perlu koordina- 
si besar lintas kementerian dan 
lembaga tidak pernah tuntas,” 


MH AHMAD RIZA PATRIA TERPILIH WAGUB DKI 


virus corona berakhir. 





Stefanus Arief Setiaji 
arief.setiaji@bisnis.com 


katanya. 

Sementara itu, analis politik dari 
Exposit Strategic Arif Susanto me- 
minta para politisi memiliki kepe- 
kaan dalam menghadapi pandemi 
virus corona seperti sekarang yang 
menjangkiti masyarakat. 

Menurutnya, jangan sampai wa- 
bah COVID-19 menjadi celah bagi 
para wakil rakyat untuk mengambil 
keputusan yang tidak berpihak 
kepada kepentingan publik. 

“Kondisi ini jangan dijadikan 
sebagai momentum mencuri ke- 
sempatan di dalam kesempitan, 
mendesak kepentingan yang ke- 
marin-kemarin tertunda untuk 
diputuskan dalam momen seperti 
sekarang ini,” katanya. 

Cara seperti itu tercium seperti 
dalam pemilihan wakil gubernur 
DKI Jakarta yang sudah diputus- 
kan pada Senin kemarin di DPRD 
DKI Jakarta. 

Sementara itu, politisi Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe 
Bakar Alhabsyi menuturkan DPR 
dan pemerintah tentu menyadari 
dalam kondisi darurat seperti se- 
karang ini, banyak pekerjaan yang 


Terlalu banyak hal-hal pelik yang 
masih kita hadapi. Banyak un- 
dang-undang yang tidak mudah 
diputuskan secara virtual. Kita 
perlu bersabar sedikit. Paling tidak 
kita fokus pada masalah COVID-19 
ini terlebih dahulu.” 

Wakil Ketua DPR Aziz Syam- 
suddin menyatakan telah mendapat 
masukan dari fraksi terhadap Ran- 
cangan Peraturan DPR RI tentang 
Tata Tertib dan Peraturan DPR RI 
tentang Pembentukan Undang- 
Undang yang di dalamnya terda- 
pat aturan mengenai 
pelaksanaan rapat 
secara virtual da- 
lam pembahasan 
RUU. 









Kond 


RUU DI DPR 


Dewan Perwakilan Rakyat pada Rapat Paripurna DPR RI an | 
Kedua Masa Persidangan III Periode 2019-2020 mencatat 

sejumlah rancangan undang-undang yang perlu dilakukan. - 
pembahasan oleh anggota parlemen. RUU itu mencakup: 





Disnis Indonesia 


isi ini jangan 
dijadikan sebagai 
momentum mencuri 
kesempatan di dalam 
kesempitan. 









AA P 4 
2 AN 
.. 


" 1 
Tag 
G 
NG 
Ng 
5 Tn 
“ni 


Diteruskan ke 






tidak bisa tuntas dengan model 
pembahasan secara virtual. 
“Kita saat ini memang dalam 
kondisi yang emergency, yang 
butuh atensi masyarakat. Oleh 
karenanya, lucu kalau kita meng- 
angkat masalah omnibus law dalam 
posisi kita masih (rapat) virtual. 


—... untuk — tindak lanjut | BadanLegislasi . -& 
.. @RUU Perubahan UU - @RUU Pemasyarakatan | @RUU tentang 8. 
—... Mahkamah Konstitusi —- @RUUtentangKitab —— CiptaKerja. —.. 
@ RUU Perubahan UU ASN Undang-Undang Hukum | mber: DPR: diolah “1 
Pidana (RKUHP) : Bisnis/Adi Pramo no... 


Pengambilan keputusan Persetujuan untuk 







(Aparatur Sipil Negara) 






1 


| PENCEGAHAN COVID-19 | 
Napi Kasus Korupsi 
Tidak Dibebaskan 





Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) bersama Wakil 
Gubernur terpilih Ahmad Riza Patria memberi salam seusai proses 
pemilihan di Gedung DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin (6/4). Pada 


Antara/Deka Wira S 


pemilihan Wagub DKI sisa masa jabatan 2017-2022, politisi Gerindra 
Ahmad Riza Patriamemperoleh 81 suara sedangkan calon lainnya yaitu 
politisi PKS Nurmansyah memperoleh 17 suara, dan dua suara tidak sah. 


Suara Misterius untuk Nurmansjah Lubis 


Aziz Rahardyan & Stefanus Arief Setiaji 
redaksi@bisnis.com 


etelah 20 bulan lowong, 
kursi Wakil Gubernur DKI 
Jakarta akhirnya terisi. Politisi 
Partai Gerakan Indonesia 
Raya (Gerindra) Ahmad Riza Patria 
terpilih melalui mekanisme pemu- 
ngutan suara dalam rapat paripurna 
di DPRD DKI Jakarta, Senin (6/4). 

Riza Patria, mantan Sekretaris 
Jenderal di partai politik pimpinan 
Prabowo Subianto, mengumpulkan 
81 suara dari total 100 suara di 
DPRD DKI Jakarta. 

Adapun pesaing Riza, Nurmansjah 
Lubis dari Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS), mendapat 17 suara. 

“Perolehan suara itu menunjuk- 
kan kami solid. Kami di DPRD DKI 
punya 16 suara, enggak tahu satu 
suara dari mana,” ujar Ketua bidang 
Hubungan Masyarakat DPW PKS 
DKI Jakarta, Zakaria Maulana Arif, 
saat dihubungi Bisnis, Senin (6/4). 

Zakaria menuturkan proses pemi- 


L Redaksi & Marketing: (021) 57901023 


lihan wakil gubernur pengganti San- 
diaga S. Uno disebut di luar tradisi 
DPRD DKI Jakarta pada umumnya. 

Jika sejak mundurnya Sandiaga S. 
Uno pada Agustus 2018, proses menge- 
nai pengisian kursi wagub DKI selalu 
ditunda, langkah cepat diambil semen- 
jak dua nama calon yang disodorkan, 
yakni Riza Patria dan Nurmansjah 
Lubis, disampaikan kepada Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan. 

Selain itu, proses rapat paripurna 
yang digelar kemarin berlangsung 
tepat waktu. “Sebelumnya enggak 
ada itu di DPRD DKI tepat waktu 
rapatnya,” katanya sambil terkekeh. 

Kemenangan Riza Patria dalam 
pemungutan suara calon wagub DKI 
memang sudah diprediksi sejak awal. 

Ketika Ketua Umum Partai Gerin- 
dra Prabowo Subianto masuk dalam 
jajaran kabinet pemerintahan Joko 
Widodo-Ma'ruf Amin, hal itu turut 
memengaruhi dinamika politik di 
Ibu Kota. 

Rapat paripurna DPRD DKI yang 
berlangsung kemarin digelar secara 


bg sirkulasi@bisnis.com // iklan@bisnis.com // redaksi@bisnis.com 


tertutup. Rapat itu juga berlangsung 
saat masa tanggap darurat pandemi 
virus corona. 

Rapat yang turut dihadiri Anies 
Baswedan itu diperuntukkan hanya 
bagi anggota dewan dan undangan. 

“Ruang paripurna tertutup. Stasiun 
TV enggak ada yang siaran lang- 
sung. Hanya undangan yang boleh 
masuk,” kata Anggota Panitia Pemi- 
lihan Wagub DKI, S. Andyka. 

Media yang hendak meliput 
proses pemilihan wagub DKI hanya 
bisa melihat dari streaming di layar 
yang disediakan di ruang untuk 
media di Balai Kota DKI. 

DPRD DKI hanya menyediakan 
satu layar untuk menyaksikan 
proses pemilihan wagub kemarin. 
“Bukan cuma wartawan. Staf dan 
tenaga ahli juga enggak ada yang 
bisa masuk,” katanya. 

Setelah kursi wagub ini terisi, 
kira-kira drama apa lagi yang akan 
lahir di pemerintahan DKI Jakarta 
ke depan? Apalagi, saat ini birokrasi 
sedang sibuk mengurusi pandemi. 


f wwwbisniscom 


Bisnis, JAKARTA — Presiden 
Joko Widodo menegaskan wacana 
pembebasan narapidana tindak 
pidana korupsi tidak pernah ada 
dalam agenda dan pembahasan 
rapat di lingkungan menteri Ka- 
binet Indonesia Maju. 

Pembebasan narapidana yang 
menjadi pembahasan pemerintah 
terkait dengan pandemi virus 
corona mengarah kepada warga 
binaan tindak pidana umum. 

“Saya hanya ingin menyampai- 
kan bahwa mengenai narapidana 
koruptor tidak pernah kami bi- 
carakan dalam rapat-rapat kami. 
Jadi mengenai PP 99/2012, perlu 
saya sampaikan tidak ada revisi 
untuk ini,” kata Presiden Jokowi, 
Senin (6/4). 

Kepala Negara menyadari bahwa 
tingkat hunian rumah tahanan 
dan lembaga pemasyarakat di 
Tanah Air melebihi kapasitas 
sehingga perlu terobosan yang 
memungkinkan untuk mence- 
gah penyebaran virus corona di 
lingkungan rutan. 

Presiden menyebut langkah 
serupa juga dilakukan sejumlah 
negara, seperti Iran dan Brasil, 
yang masing-masing membebas- 
kan 95.000 narapidana dan 34.000 
narapidana. 

“Saya sudah menyetujui ini 
juga agar ada pembebasan napi 
karena memang lapas kita yang 
over kapasitas sehingga sangat 
berisiko untuk mempercepat 
penyebaran COVID-19,” katanya. 

Dalam kesempatan terpisah, 
Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) mengapresiasi keputus- 
an Presiden Jokowi untuk tidak 
membebaskan narapidana ko- 
ruptor terkait upaya pencegahan 
penyebaran virus corona. 

“Karena kita tahu semua bahwa 
korupsi sangat berbahaya dan 
dampaknya sangat merugikan 
bagi masyarakat maupun negara,” 
Kata Juru bicara KPK Ali Fikri. 

Ali mengatakan pihaknya me- 
minta Kementerian Hukum dan 


y @Bisniscom 


epaper.bisnis.com 


HAM (Kemenkumham) memi- 
liki data yang akurat sebelum 
mengambil kebijakan di tengah 
wabah COVID-19. 

Dengan demikian, menurutnya, 
masyarakat bisa memahami ke- 
bijakan yang akan dibuat oleh 
Kemenkumham terkait virus 
corona. 

“Sehingga tidak ada kekha- 
watiran di tengah masyarakat 
serta dalam pelaksanaannya 
tentu harus dilakukan secara 
adil,” ujarnya. 

Ihwal kelebihan kapasitas di 
dalam lapas, dia menerangkan, 
KPK pernah merekomendasikan 
hasil kajian pada 2019 dan dalam 
pembenahan pengelolaan lapas. 

“Sehingga masalah itu dapat 
diminimalisir dan tentu pemeta- 
an napi yang patut dibebaskan 
atau tidak dapat lebih terukur,” 
tuturnya. 

Mengutip data Kementerian 
Hukum dan HAM, tahanan dan 
narapidana di seluruh Indonesia 
mencapai 232.081 pada 2017. 
Adapun kapasitas hunian lapas 
dan rutan hanya sebesar 123.481. 

Dalam laporan yang pernah 
diterbitkan Bisnis, saat pandemi 
virus corona menerjang, kese- 
lamatan dan kesehatan warga 
binaan tentu harus menjadi per- 
hatian tersendiri. 

Ketika pemerintah menyadarkan 
masyarakat untuk melakukan 
gerakan social distancing atau 
menjaga jarak antara satu meter, 
lalu imbauan agar masyarakat 
mengurangi kegiatan di luar ru- 
mah dan lebih banyak melakukan 
pekerjaan secara jarak jauh (work 
from home), tinggal di rumah, 
dan ibadah di rumah, hal itu 
tentu tidak mudah diterapkan 
oleh warga binaan. 

Dengan kapasitas lapas yang 
berlebih, pekerjaan berat tentu 
saja dihadapi Kementerian Hukum 
dan HAM untuk memastikan ting- 
kat kesehatan warga binaannya. 
(Muhammad Khadafi/Nyoman A. Wahyudi) 


BD www.bisnis.com 


Td MM — 


DEDICATED IMTERMET 
DATA CONMKECTIVITY 
SATELLITE COMM 
TOWERS & TOWER FIBER 


(021) 2358 6320 | www.iforte.id 


MARKEI 


Selasa, 7 April 2020 








“| Proteunoo 


aat perekonomian di- 
hebohkan oleh perang 
dagang Amerika Serikat 
dan China pada 2019, 
sejumlah emiten sektor 
consumer goods mampu 
mencetak pertumbuhan laba bersih 
dua digit, bahkan tiga digit. 

Tengok saja raihan laba PT In- 
dofood CBP Sukses Makmur Tbk. 
(ICBP) yang tumbuh 10,126 year- 
on-year menjadi Rp5,03 triliun, 
PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) 
naik 15,8196 yoy menjadi Rp1,98 
triliun, PT Ultrajaya Milk Industry 
and Trading Company Tbk. (ULTJ) 
meningkat 47,9499 yoy menjadi 
Rp1,03 triliun. 

Selain itu, laba PT Industri Jamu 
dan Farmasi Sido Muncul Tbk. 
(SIDO) tumbuh 21,67 96 yoy menjadi 
Rp807,68 miliar, PT Kino Indonesia 
Tbk. melesat 243,4846 yoy menja- 
di Rp515,6 miliar, dan PT Sariguna 
Primatirta Tbk. (CLEO) meningkat 
106,69 Yo yoy menjadi Rp130,75 miliar. 

Moncernya raihan laba itu sejalan 








#) PaninBank 


Gunakan 


MobilePanin, InternetPanin 


& BisnetPanin 


IE Paningank paninbank.ofiidial — wwepanln.co.id IG) 1500678 


| SEKTOR BARANG KONSUMSI | 


EMITEN PASANG STRATEGI DEFENSIF 


Bisnis, JAKARTA — Emiten barang konsumsi dan kesehatan digadang-gadang menjadi sektor yang defensif atau minim terdisrupsi 
sentimen pandemi COVID-19 yang kini ditangani dengan skema Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBBJ. 


positif pada 2019. Kondisi tersebut 
diproyeksi masih berpeluang teru- 
lang pada 2020 kendati perekono- 
mian dihantui pandemi COVID-19 
yang berisiko menekan daya beli. 

Direktur Utama Sido Muncul Da- 
vid Hidayat menyatakan penjualan 
domestik pada kuartal I/2020 masih 
tetap bertumbuh kendati cenderung 
melemah dalam 2 pekan terakhir. 

Menurutnya, SIDO telah mengam- 
bil inisiatif penjualan lain melalui 
platform media sosial dan meka- 
nisme lainnya untuk mendongkrak 
omzet produsen Tolak Angin itu. 

“Untuk penjualan ekspor, kami 
mengalami penurunan yang sig- 
nifikan karena beberapa negara 
sudah mulai melakukan pem- 
batasan atau bahkan lockdown 
sebelumnya,” imbuh David kepada 
Bisnis, Senin (6/4). 

Secara terpisah, Direktur Keuang- 
an Kino Indonesia Budi Muljono 
menyampaikan pihaknya belum 
merevisi target pertumbuhan penju- 
alan sebesar 1546 dan laba bersih 





Ria Theresia Situmorang 
redaksi@bisnis.com 


Menurutnya, KINO masih mem- 
bukukan pertumbuhan penjualan 
selama kuartal 1/2020. 

“Saat ini kami masih berusaha 
untuk mencapai tingkat pertum- 
buhan tersebut. Naturally, kuartal 
1/2020 memang merupakan low 
season untuk kami.” ucapnya ke- 
pada Bisnis, Senin (6/4). 

Optimisme serupa disampaikan 
oleh produsen makanan ringan 
PT Siantar Top Tbk. (STTP). Pada 
kuartal 1/2020, Direktur Siantar 
Top Armin mengatakan perseroan 
mencatatkan kinerja positif dengan 
kenaikan pendapatan sebesar 9,5 Y 
yoy. Meski begitu, pertumbuhan 
itu tidak setinggi kuartal 1/2019 
yang meningkat dobel digit. 

“Kami pernah bilang proyeksi 
pertumbuhan pendapatan 104- 
159 Ipada 2020), tetapi kali ini 
kami masih melihat situasi 
dan akan kami kalku- 
lasi lagi. Kelihat- 
annya sudah 
mau Le- 










tapi kondisinya masih seperti saat 
ini, pasti ada pengaruh,” ujarnya 
kepada Bisnis, Senin (6/4). 

Head of Research Mirae Asset 
Sekuritas Indonesia Hariyanto 
Widjaya menuturkan aktivitas 
bisnis masih akan loyo akibat 
wabah COVID-19. Dengan kon- 
disi tersebut, Mirae Asset tetap 
menjagokan saham-saham defensif 
pada April 2020. 

“Hal itu sejalan dengan ekspek- 
tasi pasar bahwa sektor barang 
konsumsi merupakan satu-satu- 
nya yang akan terserap pasar di 
tengah wabah,” tulisnya dalam 
riset, Senin (6/4). 

Mengutip data Ni- 
elsen, sambungnya, 
pandemi COVID-19 
telah mengubah 
pola konsumsi 


masya- 





TAK PERLU REPOT 
MEMBUAT BUKU 300 V2 
ATAU MAJALAH «May 

PERUSAHAAN 


Magazine Publishing: 


AS, Disnis Indonesia 
bo agZ media.services@bisnis.com 
pU IS ING Book Publishing: 


book bisnis@bisnis.com 






g 
Rochmad Fitriana: 0815 997 3533 


Gadih Nova Andarina: 0822 2152 2142 





Bisnis Indonesia 


rakat untuk produk makanan dan 
kesehatan. Masyarakat harus masak 
di rumah sehingga mendorong 
konsumsi bahan pangan dan bum- 
bu masakan. Selain itu, konsumsi 
produk kesehatan seperti suplemen 
dan vitamin menjadi lebih rutin. 

Pada April, saham emiten kon- 
sumer yang dijagokan a.l. INDF, 
ICBP, MYOR dengan rasio price to 
earnings (P/E) pada 2020 masing- 
masing 11,3 kali, 21,5 kali, dan 
20,2 kali. Produk dari tiga emiten 
itu diyakini akan diuntungkan oleh 
imbauan di rumah saja selama 
pandemi COVID-19. 


Berburu Saham 
Consumer Goods 


Sejumlah saham emiten yang bergerak di sektor konsumer dan 
kesehatan dinilai menarik untuk dilirik oleh investor di tengah 
kondisi pasar yang masih dihantui oleh sentimen negatif 
pandemi COVID-19. Sektor defensif itu diproyeksi bertahan di 
tengah kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 


Mirae Asset Sekuritas Indonesia: INDF, ICBP, UNVR, MYOR, 


dengan penjualan yang tumbuh minimal 3096 pada tahun ini. baran 
Kinerja Saham Emiten Konsumer 

ADES ALTO BUDI CAMP — CEKA CLEO COCO  DLTA DMND FOOD GOOD HOKI ICBP IKAN INDF 
KLBF, SIDO, MIKA, UNTR 

KEJU MLBI MYOR — PANI PCAR ROTI SKBM — SKLT STTP ULTJ KINO MBTO  MRAT  TCID UNVR 


-21,26Yo -35 4Y9 1 -78,36Y01 -3,08Y0 1 -15,6196 111,6799 1 -17,2690 1-40,23Y01 -23,4Y0 1 -10,46Y0 M1 -15,68Y0 MN -13 190 


Sumber: Bloomberg, per 6 April 2020, riset, diolah. 


IM MI Kinerja Saham YTD 


Bisnis/Petricia Cahya Pratiwi 


SIDO, hold TLKM, EXCL, JPFA, sell ISAT & CPIN 


Kresna Sekuritas : buy HMSP, GGRM, ICBP, EXCL, PGAS, AKRA 


Korea Investment & Sekuritas Indonesia : buy HMSP, GGRM, 





Karyawan berada di depan layar monitor perda- 
gangan saham di galeri PT Bursa Efek Indonesia (BEI) 
di Jakarta, belum lama ini. Berdasarkan data BEI, 


10 10.3870 


A 
KT. 
/ 
5 A 
A 
| 


NN , TA) 
2001 7.00 10 


. 


150 14870 


-. 





Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat 


1) 


B 
15,468 YA 


5034 2308 


ogs12 408 


5 775,000 


39,437 6268 


131 2B55M 


Bisnis/Arief Hermawan P 


4,07Y6 atau 188,4 poin ke level 4.811,33 pada perda- 
gangan Senin (6/4). Sebanyak 287 saham menguat, 
131 melemah, dan 135 stagnan. 





| REALISASI KONTRAK BARU | 


WIKA Kantongi Rp2,48 Triliun 


Bisnis, JAKARTA — Pero- 
lehan nilai kontrak baru PT 
Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
pada kuartal 1/2020 meleset 
cukup jauh dari target yang 
ditetapkan perseroan. Realisasi 
itu tidak terlepas dari kekha- 
watiran terhadap wabah virus 
corona yang makin meluas 
di Tanah Air. 

Sekretaris Perusahaan Wija- 
ya Karya Mahendra Vijaya me- 
nuturkan pada kuartal 1/2020, 
perolehan kontrak baru men- 
capai Rp2,48 triliun. Realisasi 
ini cukup jauh dibandingkan 
dengan target kuartal perta- 
ma tahun ini, bahkan tidak 
sampai separuhnya. 

“Hal ini (realisasi kontrak| 
memang masih di bawah target 
kontrak baru yang sebesar Rp5,7 
triliun untuk periode tersebut. 
Hal ini tentunya disebabkan 


pandemi COVID-19 di Indonesia 
dan dunia,” jelasnya kepada 
Bisnis, baru-baru ini. 


jumlah rencana strategis untuk 
menyikapi pandemi virus corona. 
Salah satu hal yang menjadi 


Dia mengatakan bahwaemi- fokus ialah menjaga likuiditas 
ten berkode saham WIKA itu perusahaan di tengah pandemi. 
belum mendapati adanya pem- Sebelumnya, Mahendra me- 
batalan tender dari pemberi  ngatakan bahwa kontrak yang 


kontra. Namun, menurutnya 
potensi untuk penundaan cu- 
kup besar mengingat ketidak- 
pastian ekonomi masih tinggi 
seiring dengan penyebaran 
virus corona yang belum ter- 
tangani secara optimal. 

“Saat ini kami memang 
masih menunggu dari pem- 
beri kerja, akan seperti apa 
tender-tender ini nanti akan 
dilaksanakan, baik pemerintah 
maupun swasta, tentunya sa- 
ngat tergantung dari dampak 
COVID-19,” jelasnya. 

Dia mengatakan bahwa per- 
seroan tengah menyiapkan se- 


didapatkan hingga akhir Feb- 
ruari mencapai Rp1,27 triliun. 
Dengan posisi kontrak hingga 
akhir kuartal I/2020 yang men- 
capai Rp2,48 triliun, artinya 
tambahan kontrak pada Maret 
hanya mencapai Rp1,2 triliun. 
Sementara itu, target kontrak 
baru yang diburu oleh WIKA 
pada 2020 mencapai Rp65 tri- 
liun. Adapun, total order book 
sampai dengan akhir tahun 
lalu tercatat sebanyak Rp117,7 
triliun. Secara total, potensi nilai 
kontrak yang ditenderkan pada 
tahun ini diklaim sekitar Rp70 
triliun.ulman A. Sudarwan) 








AIRFAST Indonesia 


(air charter - air taxi ) 
Jl. Marsekal Suryadarma No. 8 
Kel. Neglasari, Kec. Neglasari 
Kota Tangerang 15129 


anten 
Telp.: (021) 520 0696 - Fax.: (021) 520 2557 
E-mail : charter@airfastindonesia.com 
http://www.airfastindonesia.com 


DAIKIN 


PT. DAIKIN APPLIED SOLUTIONS INDONESIA 


7 April 2020 


BANK PAPUA 


Membangun Tanah Papua 


PT.CARDIG GARDA UTAMA 
Security Services, Regulated Agent and Training Center 
Sardi, tak Flbor, JI. Raya Halim Perdana 


INDOCEMENT 


HEIDELBERGCEMENT Group 


Food Resources Solutions 


O 


Industrial . Ports . Residential 


Ultimate Integration 






PT. ALTEK PRIMINDO 


Certification, Inspection & Testing Services 


PT. ANINDO BERTAHANNUTS PERKASA 


GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER 
E-mail indobp@yahoo.co.id 


Eh -mail: anindobp@: 


Head Office : Jl. Danau Toba B.19 Malang, Telp. (0341) 726699, Fax. (0341) 717818 








cs 
LAUDA 
group 


»: 
/TRANSAVIA 
otomasi 


Bisnis Indonesia 
www.bisnis.com 





II Rizky Ra insan : £ 


10 PORTOFOLIO 


Selasa, 7 April 2020 Disnis Indonesia 


| INSTRUMEN INVESTASI | 


REKSA DANA BELUM BERTENAGA 





Bisnis, JAKARTA — Kinerja industri reksa dana kembali tertekan sepanjang Maret 2020 setelah pada Februari sempat mencetak 
net subscription tipis. Total dana kelolaan reksa dana selama bulan lalu turun dan terjadi aksi jual bersih atau net redemption. 


erdasarkan data Oto- 
ritas Jasa Keuangan, 
selama periode 2-31 





kalau redemption paling besar dari 
pasar uang karena sejauh ini itu 
yang masih positif,” tambahnya. 





Dhiany Nadya Utami 
dhiany.utamiebisnis.com 


GELOMBANG 


Data Subscription (Penjualan) dan Redemption 


(Penjualan Kembali) Reksa Dana 2020 


Sumber: OJK 
BISNIS/HUSIN PARAPAT 


Maret 2020 nilai akti- Senada, Head of Investment PT Bulan Subscription Redemption Net 
va bersih (NAB) reksa — Avrist Asset Management Farash R F D F M p TI 0 N ' ag TA KA 
dana terkumpul se-  Farich mengatakan penurunan Januari Rp 56,23 triliun Rp 62,40 triliun (Rp 6,17 triliun) 
besar Rp472,77 triliun. Jumlah  NAB industri reksa dana memang Februari Rp 41,99 triliun Rp41,99 triliun Rp 41,91 miliar 
Maret Rp 46,27 triliun Rp 67,69 triliun (Rp21,42 triliun) 


tersebut susut dibandingkan bu- 
lan sebelumnya yang mencapai 
Rp525,27 triliun. 


lebih dipengaruhi oleh penurunan 
harga saham dan obligasi. 
“Penurunan jumlah unit bere- 


KEMBALI 


Gelombang penjualan kembali atau 


Asset Under 





Jenis Produk 


Periode Data 


Nilai Kelolaan 


Adapun sepanjang Maret, pem- dar atau redemption sebenarnya e tartadi ITEM ET Snail ai. Reksa Dana Mar-20 Rp 412,16 triliun 
an ma KT Ek elan ha anapakn  Ifoplsata at tmbal tdi Nor WAN Bi osssosBc sena 
hanya senilai Rp46,26 triliun, 296 dibandingkan bulan Februari. p g Na yang Saja ata je : Par 
2 en aan Denai | | cukup besar. Sempat terjadi net Investasi DIRE Feb-20 Rp 11,34 triliun 

gkan nilai penjualan atau Jadi, memang dominan dari harga Ne au A DINFRA N/A - 
penarikan investasi reksa dana saham dan obligasinya,” ujarnya subscr. iption tipis pada Februari, 31 Maret 2020 Ni Feb-20 Rp 199,39 triliun 
mencapai Rp67,68 triliun. Alhasil — kepada Bisnis. investor tercatat menjual reksa Total Rp 715,42 triliun 
terjadi aksi penjualan bersih (net Dia memproyeksikan pada April dananya hingga Rp67,69 triliun selama 2 
redemption) senilai Rp21,42 triliun. ini dana kelolaan industri dapat bulan lalu. Dampaknya, terjadi net Kinerja Indeks Reksa Dana 

Ini merupakan net redemption ' menunjukkan sedikit kenaikan. redemption dengan nilai Rp21,42 Perubahan 
kedua kalinya dalam tahun ini Dengan catatan, rebound IHSG triliun, lebih dari tiga kali lipat net Indeks Reksa Dana Posisi Posisi 3 April | 1Minggu 1 Tahun 
setelah Januari lalu investor reksa '— masih terus berlanjut dan harga redemption pada Januari lalu. Kondisi Na Tanee aa Ea 
dana juga tercatat melakukan aksi obligasi tak terus terkoreksi. pasar dan kinerja reksa dana yang Aan mana Sa 5 31113 ya petang 
penjualan bersih senilai Rp62,40 “Kalau seperti ini bertahan buruk ditengarai jadi alasan utama An aa PA ia 3 80718 92mu 3 1901 
triliun. hingga akhir bulan memang ada enarikan dana ini. baal sa Ba 

p Infovesta Money Market Fund Index 1.449,57 0,10Yo 514Yo 


Head of Capital Market Research 
PT Infovesta Utama Wawan Hen- 
drayana mengatakan faktor utama 
turunnya NAB reksa dana masih 
karena penurunan nilai portofolio 
akibat volatilnya pasar. 

“Turun masih karena market 
juga turun, bukan rush investor. 
Kan, IHSG -174, SUN juga tu- 
run 396. Jadi, masih tertekan,” 
ujarnya saat dihubungi Bisnis, 
Senin (6/4). 

Soal net redemption dengan 
besaran yang cukup signifikan, 
Wawan menyebut kemungkinan 
besar aksi penjualan bersih itu 
berasal dari instrumen reksa dana 


kemungkinan NAB industri bisa 
naik sedikit. Namun, tetap masih 
akan volatil mengingat underlying 
masalah yaitu penyebaran virus 
belum flattened di Amerika, Eropa 
dan Indonesia,” imbuhnya. 
Chief Investment Officer PT 
KISI Asset Management Susanto 
Chandra menilai prospek kinerja 
industri reksa dana pada April 
ini masih akan tergantung pada 
perkembangan pandemi COVID-19. 
“Apabila kasus barunya mem- 
perlihatkan tanda-tanda menurun 
baik di US maupun Indonesia, 
harusnya market berpotensi untuk 
positif. Kita expect di Eropa sudah 


berlebihan pada sektor properti 
sehingga terjadi krisis subprime 
mortgage, sedangkan untuk 2020 
lebih bersifat force majeure se- 
hingga proses pemberian stimulus 
akan lebih mudah dan merata ke 
masyarakat dan perusahaan yang 
dianggap terdampak. 

“Hal ini membuat ekonomi 
tumbuh lebih cepat sehingga 
potensi kenaikan pada saat vi- 
rus ini berakhir bisa lebih cepat 
sehingga cenderung berbentuk 
V-Shape daripada U-Shape,” tutur 
Rudiyanto baru-baru ini. 





Turun masih karena 
market juga turun, 
bukan rush investor. 





Asia lainnya, cenderung akan 
mengikuti tren di Amerika Seri- 
kat. Jadi, diharapkan pemulihan 
pasca-COVID-19 juga mendekati 


melanjutkan penguatan pekan se- 
belumnya. 

Reksa dana saham yang tercer- 
min dalam Infovesta Eguity Fund 
Index membukukan imbal hasil 
positif pada penutupan pekan lalu 
yaitu 1,17 X dibandingkan pekan 
sebelumnya. 

Meski demikian, jika dilihat 
secara bulanan, sepanjang Ma- 
ret 2020 hanya reksa dana pasar 
uang yang masih menunjukkan 
return positif 0,404. 

Infovesta menyebut hampir se- 
mua jenis reksa dana mengalami 


proteksi yang jatuh tempo dan memperlihatkan penurunan dan Untuk pasar modal, lanjutnya,  V-Shape,” imbuhnya. keterpurukan yang cukup dalam 
penjualan reksa dana pasar uang. US kita expect 2 minggu lagi (juga juga diharapkan demikian. Apa- di tengah adanya penyebaran 
Reksa dana pasar uang masih  turun|,” katanya. lagi dari pengamatan beberapa  MULAI NAIK COVID-19. Berbagai aksi korpo- 


menjadi satu-satunya jenis reksa 
dana yang mencatatkan imbal hasil 
positif. Berdasarkan data Infovesta, 
kinerja reksa dana pasar uang pada 
Maret adalah 0,405, sedangkan 
reksa dana lainnya minus. 

“Di saat seperti ini banyak per- 
usahaan harus bertahan, apalagi 
ada pembatasan pergerakan di 
masyarakat. Sehingga perusahaan 
perlu cadangan kas, jadi akan wajar 


Terpisah, Direktur PT Panin 
Asset Management Rudiyanto 
memproyeksikan pemulihan pasar 
pascapandemi COVID-19 berpoten- 
si berbentuk V-Shape atau pulih 
secara cepat. Sebab menurutnya 
krisis ekonomi kali ini berbeda 
dengan krisis ekonomi pada 2008 
lalu. 

Dia menyebut krisis 2008 di- 
sebabkan adanya spekulasi yang 


hari terakhir, mulai ada riset yang 
menyarankan untuk membeli sa- 
ham-saham dengan valuasi murah. 
Selain itu, pergerakan saham 
di AS juga tidak terlalu fluktuatif 
meskipun pertambahan pasien baru 
masih banyak. Dia mengatakan 
ada kemungkinan investor sudah 
mulai memperkirakan akhir dari 
pandemi semakin dekat. 
“Indonesia dan juga negara 


Kendati secara industri masih 
tertekan, kinerja reksa dana se- 
cara mingguan mulai menguat, 
membuntuti IHSG yang mencatat 
pertumbuhan 1,714. 

Berdasarkan riset mingguan In- 
fovesta Utama, sepanjang periode 
27 Maret — 3 April 2020, hampir 
seluruh reksa dana mencetak ki- 
nerja imbal hasil yang cenderung 
positif pada penutupan pekan lalu, 


rasi maupun stimulus yang telah 
diluncurkan masih belum mampu 
mengangkat kinerja pasar modal 
di Indonesia. 

“Akan tetapi, investor justru da- 
pat melihat kondisi ini sebagai 
kesempatan untuk masuk secara 
perlahan karena terdapat potensi 
rebound ketika pandemi ini ber- 
akhir,” demikian tertulis dalam 
riset tersebut. 





HI BANTU PROGRAM SOCIAL DISTANCING | PENGHIMPUNAN DANA | 


Emisi Obligasi 
Tetap Diminati 


Bisnis, JAKARTA — Penerbitan surat utang 
masih menjadi pilihan sejumlah korporasi 
untuk menggalang dana di tengah ketidak- 
pastian dan volatilitas pasar. 

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) 
melaporkan total mandat pemeringkatan surat 
utang korporasi yang belum terealisasi men- 
jadi surat utang senilai Rp71,08 triliun per 
31 Maret 2020, berasal dari 59 perusahaan. 

Presiden Direktur Pefindo Salyadi Saputra 
mengatakan ada yang menunda emisi surat 
utang karena mempertimbangkan kondisi saat 
ini, tetapi lebih banyak yang masih dalam 
proses. “Kebanyakan penerbitan rencana pada 
Mei 2020. Jadi atau tidaknya tentu tergantung 
dari kondisi rnarket pada Mei 2020,” katanya 
kepada Bisnis, Senin (6/4). 

Ekonom Pefindo Fikri C. Permana menyebut 
peluang emisi obligasi korporai akan bergan- 
tung kepada arus kas dan risk appetite tiap 
perseroan. Menurutnya, saat ini penerbitan 
surat utang korporasi masih sangat kompetitif 
dibandingkan dengan sumber pendanaan lain. 

Berbeda, Associate Director Fixed Income 
Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto 
menilai saat ini bukan momen tepat untuk 
mengadakan aksi korporasi karena cost of 
fund menjadi lebih tinggi dan daya beli 
masyarakat sedang rendah. (mM. Nurhadi Pratomo) 


| | SPACE AVAILABLE | 


0215683 7017 
08125380 0991 


Armada taksi Blue 
Bird antre menunggu 
calon penumpang di 
Jakarta, Senin (6/4). PT 
Blue Bird Tbk. memper- 
kenalkan program 
layanan Bluebird COD 
(Chat-Order-Delivery) 
melalui kampanye 
#TetapTerjaga sebagai 
langkah antisipasi peru- 
sahaan terhadap penye- 
baran COVID-19 sekali- 
gus kepedulian perusa- 
haan dalam mendukung 
kelancaran aktivitas dan 
kebutuhan masyarakat 
selama beraktivitas di 
rumah. 





Bisnis/Dedi Gunawan 











PEMBERITAHUAN 
SUKUK MUDHARABAH II BANK SULSELBAR TAHUN 2016 


Suku Bunga Dasay gredit (Prime Lending Rate) 


Bank Jateng 
anggal 31 Maret 2020 Kekek 


Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate) 
Berdasarkan Segmen Bisnis 


Kredit Kredit Kredit Kredit Konsumsi 
Korporasi Ritel 


Mikro 


Yaa Bunga Dasar Susi 
9.84/o | 12.73Y9 | 13.59Y4 | 11.9476 | 12.91Yo 


Keterangan: 


a. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit 
yang akan dikenakan oleh bank kepada nasabah. SBDK belum memperhitungkan kom- 
ponen premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian bank terhadap risiko masing- 
masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang 
dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK 

. Dalam Kredit Konsumsi non KPR tidak termasuk penyediaan dana untuk Kartu Kredit dan 
Kredit Tanpa Agunan (KTA) 

. Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor Bank 
Jateng dan/atau website Bank Jateng (www.bankjateng.co.id) 


PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH 
JAWA TENGAH 
Direksi 





Dengan rasa syukur PT Bank Sulselbar memenuhi kewajiban kepada Pemegang Sukuk 
Mudharabah II Bank Sulselbar Tahun 2016 yaitu Pendapatan Bagi Hasil ke-15 untuk periode 
tanggal 16 Januari s/d 15 April 2020 dengan nilai sebesar Rp 924.951.372,50 dengan 
persentase pendapatan bagi hasil yang diterima sebesar eguivalen rate 7,44Yo p.a., dengan 
rincian sebagai berikut : 


D3 
NN Hasil yang Diterima ni Diterima (Rp) 
01 |31Hari(16Januaris/d15Februari2020) | '—” 65996 ——”— |” 27972102500 
72 |29Harii6Februaris/d15maret2020) | '—””)” 8424 ——” | 3346257a500 
oom —— | aan | 92495137250 


Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-15 tersebut akan dibagikan kepada masing-masing 
Pemegang Sukuk Mudharabah II Bank Sulselbar Tahun 2016 secara proposional sesuai dengan 
porsi kepemilikan Sukuk Mudharabah II Bank Sulselbar Tahun 2016 pada tanggal 15 April 2020 
melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Agen Pembayar. 


PENGUMUMAN 


Guna memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas, kami, Likuidator PT ANEKA PANEN SAMUDRA (Dalam Likuidasi), 
berkedudukan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, dengan alamat surat 
menyurat di Gedung M3G, Jalan Yos Sudarso, Kota Batam (selanjutnya disebut Perseroan), 
dengan ini mengumumkan: 

Bahwa berdasarkan “KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI 
KEPUTUSAN YANG DIAMBIL DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ANEKA 
PANEN SAMUDRA (DALAM LIKUIDASI) (Hasil Akhir Likuidasi)”, tanggal O1 April 2020, 
bermeterai cukup, telah diputuskan antara lain: 

1.-Menyetujui dan meratifikasi: 

a.-Laporan Likuidator Perseroan dan Laporan Keuangan Final Perseroan: 

b.- setiap dan segala tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Likuidator Perseroan dan 
kuasa(-kuasa)nya sehubungan dengan proses persiapan Laporan Likuidator dan 
Laporan Keuangan serta kepada Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan 
segala tindakan pengawasan yang dilakukan selama proses persiapan Laporan 
Likuidator dan Laporan Keuangan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin 
dalam Laporan Likuidator dan Laporan Keuangan tersebut di atas. 

2.-Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“acguit 
etdecharge”): 

a.-sebelum tanggal efektif proses likuidasi dan pembubaran Perseroan, yaitu kepada: 

i. -Direksi Perseroan atas segala tanggung jawab dan kewajibannya: dan 
ii.-Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengawasan yang dilakukannya: 
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan: dan 
b.-selama proses likuidasi dan pembubaran Perseroan, yaitu kepada: 
i.-Likuidator Perseroan dan kuasa(-kuasa)nya atas segala tanggung jawab dan 
kewajibannya: dan 
ii.-Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengawasan yang dilakukannya: 
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Likuidator dan Laporan 
Keuangan Perseroan. 
3.-Menyetujui dan meratifikasi: 

a.-penegasan pembagian sisa kekayaan Perseroan kepada Para Pemegang Saham 
Perseroan yang dilakukan oleh Likuidator Perseroan: dan 

b.-setiap dan segala tindakan(-tindakan) Likuidator dan kuasa(-kuasa)nya sehubungan 
dengan pembagian sisa kekayaan Perseroan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka proses likuidasi dan pembubaran Perseroan telah 
selesai. 
Demikian Pengumuman ini dibuat dan disampaikan agar semua pihak terkait mengetahui 
tentang hasil akhir proses likuidasi dan pembubaran Perseroan. 
Kota Batam, 07 April 2020 
Likuidator Perseroan 
Farid Alif Hanafiah 


Jakarta, 7 April 2020 


EMITEN WALI AMANAT 


NT. it... 
mandiri 


PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK 


PUJIONO 
Direktur Bisnis Korporasi & Komersil 


Bank Sulselbar 
PT BANK SULSELBAR 











bisnis Indonesia Selasa, 7 April 2020 









LEAT, KIMAERSK | 
Ka MAERSK !' 





LN : 
— . 


Ika 





MH EKSPOR SULSEL MENINGKAT 


SA 1 -» 


s5 
Ag 





Bisnis/Paulus Tandi Bone 


Alat berat digunakan untuk bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Makassar, 
Sulawesi Selatan, Minggu (5/4). Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan nilai 
ekspor yang dikirim melalui Pelabuhan Makassar pada Februari 2020 tercatat 
mencapai US$98,46 juta. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 39,32Y6 bila 
dibandingkan dengan nilai ekspor Januari 2020 yang mencapai US$70,€7 juta. 





| INDEKS KEYAKINAN KONSUMEN | 


Optimis Tapi Waspada 


Bisnis, JAKARTA — Kendati 
masih berada di level optimistis, 
pemerintah tetap perlu mewaspadai 
tergerusnya konsumsi masyarakat 
sejalan dengan belum berakhirnya 
wabah COVID-19. 

Pasalnya, berdasarkan survei Bank 
Indonesia (BI), Indeks Keyakinan 
Konsumen (IKK) pada Maret 2020 
tercatat 113,8, turun dibandingkan 
dengan bulan sebelumnya yakni 
17,7. 

Namun demikian, angka pada 
bulan lalu itu masih berada di 
level optimistis yakni di atas 100. 

Direktur Eksekutif Departemen 
Komunikasi BI Onny Widjanarko 
menjelaskan, tertahannya optimisme 
disebabkan penurunan persepsi ter- 
hadap kondisi ekonomi, khususnya 
terkait ketersediaan lapangan kerja. 

“Penurunan terjadi karena kon- 
sumen tidak yakin akan ketersediaan 
lapangan kerja dan keyakinan untuk 
membeli barang yang tahan lama,” 
jelasnya, Senin (6/4). 

Sementara itu, Indeks Ekspektasi 
Kondisi Ekonomi juga turun 5,5 
poin menjadi 124,3. Penurunan 
terjadi lantaran anjloknya ekspektasi 


konsumen terhadap kegiatan usaha 
pada 6 bulan mendatang. 

Adapun, rata-rata IKK pada kuartal 
1/2020 sebesar 117,7, lebih rendah 
dibandingkan dengan kuartal 
IV/2019 sebesar 123,0. 

Kepala Ekonom Bank BNI Ryan 
Kiryanto menilai, meskipun IKK 
masih berada di garis optimis, 
sebagian masyarakat mulai khawatir 
dengan berlanjutnya kebijakan 
pembatasan jarak dalam berbagai 
bentuk kebijakan. 

Sebab, hal ini membuat roda 
perekonomian terganggu, yang 
ditandai oleh hilangnya pekerjaan 
dan penghasilan pekerja harian 
lepas atau informal. 

“Dengan kondisi keprihatinan 





MAKROEKONOMI II 


| OUTLOOK APBN 2020 | 


ANGGARAN DISESUAIKAN 


Bisnis, JAKARTA — Pemerintah melakukan penyesuaian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebagai konsekuensi 
dari penanganan dampak penyebaran COVID-19. 


enyebaran virus corona 
memaksa pemerintah 
untuk mengucurkan 
sejumlah stimulus 
dan meningkatkan 
belanja. Di sisi lain, 
penerimaan negara terpangkas 
sejalan dengan lumpuhnya aktivitas 
ekonomi. 

Dalam outlook APBN Tahun 2020 
menyikapi kedaruratan COVID-19, 
pendapatan negara turun sebesar 
10 yakni dari Rp2.233,2 triliun 
menjadi Rp1.760,9 triliun. 

Adapun, outlook belanja meng- 
alami kenaikan dari sebelumnya 
diasumsikan Rp2.540,4 triliun 
menjadi Rp2.613,8 triliun. Sementara 
itu, defisit anggaran ditetapkan 
sebesar Rp853 triliun atau 5,07 
dari Produk Domestik Bruto (PDB). 

Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati menjelaskan, merosotnya 
pendapatan negara terutama 
disebabkan oleh penerimaan 
pajak yang diprediksi turun hingga 





APBN DARURAT 


Kementerian Keuangan telah melakukan penyesuaian 
APBN 2020 sejalan dengan pandemi COVID-19 yang 


masih belum berakhir. 


Muhamad Wildan & Feni Freycinetia 
redaksi@bisnis.com 


sebesar 596. 

“Karena pertumbuhan ekonomi 
mengalami penurunan, perang 
harga minyak, dan karena kita 
memberikan fasilitas pajak bagi 
dunia usaha hampir semua sektor,” 
katanya, Senin (6/4). 

Dia menambahkan, shortfall 
penerimaan pajak pada 2020 
diproyeksikan mencapai Rp388,5 
trillun. Dengan demikian, pene- 
rimaan pajak diperkirakan men- 
capai Rp1.254, 1 triliun atau 76,456 
dari target sebesar Rp1.642,6 triliun. 

Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) diprediksi turun 26,596 
karena Indonesia Crude Price (ICP) 
turun dari US$63 per barel menjadi 
di bawah US$30 per barel. 

Menkeu menyampaikan, ke- 
menterian dan lembaga juga 
akan melakukan penghematan 
belanja. “Kita masih akan mela- 
kukan penambahan bansos dan 
penghematan belanja,” ujarnya. 

Di sisi lain, outlook pembiayaan 


utang diproyeksikan naik 131,2 4 
(yoy) mencapai Rp1.006,4 triliun. 
Nominal ini 2864 dari asumsi 
APBN 2020 yang mematok pembia- 
yaan utang hingga Rp351,9 triliun. 
Terkait hal ini, Ekonom CORE 
Indonesia Yusuf Rendy menilai, 
pemerintah perlu fokus pada dua 
hal, yakni memaksimalkan bank 
sentral untuk menyerap surat utang 
dan memaksimalkan peran investor 
ritel dalam penerbitan recovery 
bond. “Jadi recovery bond yang 
akan diterbitkan perlu dibuka untuk 
investor ritel,” katanya. 
Sementara itu, Komisi XI DPR 
mendukung kebijakan yang diambil 
pemerintah dalam penanganan 
wabah COVID-19, mitigasi dam- 
pak-dampak COVID-19, serta penye- 
lamatan perekonomian nasional. 
“Kami mendukung Menkeu 
untuk melakukan berbagai upaya 
perumusan kebijakan keuangan 
negara dalam penanganan 
krisis ekonomi akibat 
COVID-19,” kata 
Ketua Komisi XI 
, DPR RI Dito 
Ganinduto. 














nasional karena pandemi membuat Uraian APBN Outlook Selisih — Keterangan O ut | 00 k 
tingkat permintaan konsumsi rumah Penerimaan Perpajakan 1.865,7 1.462,6 -4031 — e@Turun 5,476 (78,3Yo APBN) 

Pa e Tax Ratio: 9,146 (arti luas) APBN 2020 
ap Pemanen aa Taun PNBP 367 2978 -692  81,1Yo target APBN, turun Rp26,590 (Rp triliun) 
memastikan pemberian stimulus Belanja Pemerintah Pusat 1.683,5 1.596  -87,5 Outlook: 94,8Yo 

yang tepat sasaran. Terutama pro- TKDD 856,9 162,1 -94,2 Penyerapan TKDD 89Yo 

gram bantuan sosial serta tunjangan Tambahan Belanja 5 2551 2551 Di luar Program Pemulihan Ekonomi Nasional Rp150 

sosial bagi pekerja yang kehilangan Penanganan COVID-19 triliun. Sehingga total tambahan belanja dan 


pekerjaan karena COVID-19 yang 


perlu segera dieksekusi. (FeniFreycinetia) pembiayaan untuk penanganan COVID-19 Rp405,1 triliun. 


Sumber: Kementerian Keuangan. BISNIS/TRI UTOMO 











LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 


MA do AN MO KIR AUTAN Ter to) Kie) MI nJA STAN 
31 DESEMBER 2019 DAN 2018 
(ANGKA-ANGKA DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN) 


ASET 


ASET LANCAR 
Kas dan setara kas 
Piutang usaha 
Pihak berelasi 
Pihak ketiga - setelah dikurangi 
cadangan kerugian penurunan nilai 
masing-masing sebesar Rp 1.185.263.194 
dan Rp 881.606.556 pada tanggal 
31 Desember 2019 dan 2018 
Piutang lain-lain - pihak ketiga 
Persediaan 
Uang muka pembelian 
Pajak dibayar dimuka 
Biaya dibayar dimuka 


JUMLAH ASET LANCAR 


ASET TIDAK LANCAR 

Aset pajak tangguhan 

Aset tetap - setelah dikurangi 
akumulasi penyusutan dan amortisasi 
masing-masing sebesar Rp 4.843.364.769.063 
dan Rp 4.296.368.133.427 pada tanggal 
31 Desember 2019 dan 2018 

Uang muka pembelian aset tetap 

Uang jaminan 


JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 
JUMLAH ASET 


LIABILITAS 


LIABILITAS JANGKA PENDEK 
Utang bank jangka pendek 
Utang usaha 

Pihak berelasi 

Pihak ketiga 


Utang lain-lain - pihak ketiga 

Utang pajak 

Beban akrual 

Utang Obligasi 

Bagian pinjaman bank jangka panjang 
yang akan jatuh tempo dalam 
waktu satu tahun 


JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 


LIABILITAS JANGKA PANJANG 

Liabilitas pajak tangguhan 

Pinjaman bank jangka panjang - setelah 
dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 
waktu satu tahun 

Utang obligasi 

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 


JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 
JUMLAH LIABILITAS 


EKUITAS 

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada 
pemilik entitas induk 

Modal saham - nilai nominal Rp 20 per saham 
Modal dasar - 75.000.000.000 saham 
Modal ditempatkan dan disetor - 

22.358.699.725 saham 

Tambahan modal disetor 

Saldo laba 
Ditentukan penggunaannya 
Belum ditentukan penggunaannya 

Selisih kurs penjabaran 
entitas anak luar negeri 


JUMLAH 
KEPENTINGAN NONPENGENDALI 
JUMLAH EKUITAS 


JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 


2.982.004.859.009 


4.745.854.148.720 


1.156.139.900.456 
500.974.800.491 
2.190.633.951.514 
101.543.572.151 
461.144.088.840 
37.807.460.332 


12.7176.102.781.513 


96.055.409.948 


4.674.963.819.225 
1.459.858.783.569 
30.938:012:218 


6.261.816.024.960 
19.037.918.806.473 


1.000.000.000.000 


13.028.489.792 
1.239.154.448.245 
100.229.810.844 
196.860.464.005 
695.162.743.054 


421.923.583.261 
3.726.359.539.201 


11.181.056.094 


2.839.707.199.079 
1.546.672.357.500 
1.014.057.859.281 


5.411.619.071.954 
9.137.978.611.155 


447 173.994.500 
330.005.500 


45.000.000.000 
9174.327.921.684 


(3.965.841.884) 

9.662.866.079.800 
237.074.115.518 

9.899.940.195.318 


19.037.918.806.473 


2.495.655.019.108 


4.636.713.060.038 


936.153.661.759 
502.268.982.237 
3.351.796.321.991 
63.913.554.108 
626.403.695.854 
34.954.432.7717 


12.647.858.727.872 


89.449.452.581 


4.258.300.525.120 
567.436.010.403 
28.661.710.658 


4.943.847.698.762 
17.591.706.426.634 


1.500.000.000.000 


11.270.954.076 
1.479.900.589.682 
14.317.646.435 
61.507.726.963 
447 415.596.345 
149.886.150.803 


380.211.722.809 
4.764.510.387.113 


19.852.317.933 


1.831.798.049.055 
1.545.432.051.453 
887.569.139.386 


4.284.651.557.827 
9.049.161.944.940 


447.1173.994.500 
330.005.500 


43.000.000.000 
1.857.855.271.848 


(5.711.572.628) 
8.342.647.699.220 
199.896.782.474 
8.542.544.481.694 


17.591.706.426.634 





LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN 


KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2013 
(ANGKA-ANGKA DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN) 


PENJUALAN BERSIH 
BEBAN POKOK PENJUALAN 
LABA BRUTO 


BEBAN USAHA 
Beban penjualan 
Beban umum dan administrasi 


Jumlah Beban Usaha 


LABA USAHA 


PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN 

Beban bunga 

Laba (rugi) selisih kurs mata uang asing - bersih 
Penghasilan bunga 

Keuntungan penjualan aset tetap 

Lain-lain- bersih 


Penghasilan (beban) Lain-lain - Bersih 


LABA SEBELUM PAJAK 


BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK 
Pajak kini 
Pajak:tangguhan 


Beban pajak 


LABA TAHUN BERJALAN 


PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN 

Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti 
Pajak yang terkait penghasilan komprehensif lain 


Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 
Selisih kurs penjabaran entitas anak luar negeri 


PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN - 
SETELAH PAJAK 


JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF 


JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN YANG 
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: 
Pemilik entitas induk 
Kepentingan nonpengendali 


JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF 
YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA: 
Pemilik entitas induk 
Kepentingan nonpengendali 


LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM 


Informasi keuangan di atas diambil dari: 


2019 


2018 


25.026.739.472.547  24.060.802.395.725 


17.109.498.526.032 
1.9117:240.946.515 


4.027.986.833.485 
116.989.561.996 


4.744.976.395.481 


3.172.264.551.034 


(355.074.879.758) 

(206.361.945.932) 
52.352.843.077 
2.387.589.067 
38.898.423.523 


(467.797.970.023) 


2.104 466.581.011 


673:306:449:500 
(8.244.075.253) 


665.062.374.247 


2.039.404.206.764 


(28.132.575.812) 
1.033.143.953 


(21.099.431.859) 


1.745.730.744 


(19.353.701.115) 


2.020.050.505.649 


1.987.755.412.096 
51.648.794.668 


2.039.404.206.764 


1.968.620.672.605 
51.429.833.044 


2.020.050.505.649 


89 


17.664.148.865.078 
6.396.653.530.647 


3.045.558.342.082 
123.203.180.559 


3.768.761.522.641 


2.621.892.008.006 


(492.638.756.739) 
163.690.127.162 
46.7199131.766 
1.709.061.216 
34.490.627.444 


(245.949.809.151) 


2.381.942.198.855 


644.824.290.250 
(23.316.3711699) 


621.507.918.551 


1.760.434.280.304 


59.926.817.294 
(14.981.704.324) 


44 945.112.970 


(631.260.077) 


44.313.852.893 


1.804.748.133.197 


1.716.355.870.266 
44.078.410.038 


1.760.434.280.304 


1.760.263.015.600 
44 485.117.597 


1.804.748.133.197 


11 


Ty PT MAYOKA INDAH Tbk DAN ENTITAS ANAK 





MA KOL LAN PAKA (0) Ko) BH IBJANS TAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2013 
(ANGKA-ANGKA DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN) 


ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 

Penerimaan dari pelanggan dan lain-lain 

Pembayaran kepada pemasok, kontraktor, 
karyawan dan lainnya 

Kas bersih dihasilkan dari operasi 

Penerimaan restitusi pajak 

Pembayaran pajak penghasilan 

Pembayaran bunga 

Pembayaran imbalan kerja Jangka panjang 


Pembayaran pajak final 


Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi 


ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 
Penerimaan bunga 

Hasil penjualan aset tetap 

Perolehan aset tetap 

Penambahan uang muka pembelian aset tetap 


Kenaikan uang jaminan 


Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi 


ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 


Penerimaan: 


Utang bank jangka pendek 
Pinjaman bank jangka panjang 
Utang obligasi 
Pembayaran: 
Utang bank jangka pendek 
Pinjaman bank jangka panjang 
Dividen 
Utang Obligasi 
Biaya emisi obligasi 
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) 


Aktivitas Pendanaan 


KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS 


KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 


Pengaruh perubahan kurs mata uang asing 


KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 


24.458.207.746.591 


3.490.888.095.366 
770.887.609.622 
(547.269.067.440) 
(364.396.360.328) 
(45.029.702.182) 
(1.216.312.916) 


3.303.864.262.122 


52.352.843.077 
2.941.604.317 
(438.476.834.779) 
(1.459.858.783.569) 
(2.276.301.560) 


(1.845.317.472.514) 


2.300.000.000.000 
2.160.000.000.000 


(2.800.000.000.000) 
(1.112.794.871.792) 
(662.654.792.025) 
(750.000.000.000) 


(865.449.663.817) 
593.097.125.791 


2.495.655.019.108 
(106.747.285.890) 


2.982.004.859.009 


23.680.993.707.458 


(20.967.319.651.225) (22.399.880.533.599) 


1.281.113.173.859 
407.402.318.740 
(723.570.678.622) 
(477.095.113.613) 
(27.793.260.176) 
(783.198.400) 


459.273.241.788 


46.799.131.766 

2.599.740.911 
(671.673.892.309) 
(567.436.010.403) 
(6.290.376.000) 
) 


(1.196.001.406.035 


3.425.000.000.000 
2.184.000.000.000 
500.000.000.000 


(3.559.000.000.000) 


(990.498.333.333) 
(616.550.017.575) 


(1.480.333.333) 


941.471.315.759 
204.743.151.512 


2.201.859.470.155 
89.052.397.441 


2.495.655.019.108 





Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Anggota Moore Stephens 
International Limited) dengan opini Tanpa Modifikasian. 


Jakarta, 07 April 2020 
PT Mayora Indah Tbk 


Direksi 


12 DATA SAHAM 


Selasa, 7 April 2020 WDisnis Indonesia 


alan ENI Pe TTU oo0 | 


2 Stock Widget Pilihan tepat Emiten Indonesia. 
MENAAN LA smp | Gunakan Stock Widget untuk Menampilkan Informasi Harga Saham Perusahaan Anda di Website. G- 
Ns Desain Menarik, Warna Sesuai Identitas Perusahaan dan Bebas Memilih Informasi yang Ingin Ditampilkan. DH 


NN 
(| 
IN! 
TG 
ti 
| 
Ti 
: 
1 
E 
| 


1 
(pit 
AN 
- 
- 
E 
-— 


PT Limas Indonesia 
Makmur Tbk 


(eta 
| 
1 
Li 
bi 
| 
1 
k 


MAMEA! 
| 





Informasi lebih lanjut hubungi (021) 5151669 atau email: sales@limas.com 


METITANN: 


HIM men Tn Tu 
UN mba 


| 
3 


21.052,53 23.749,12 


DJIA 


Nikkei-225  18.576,30 Hang Seng 


£ — — - Ke 2 5 HA in, sa bo na Mo— — TN, — J 5 1 2 aa ai - 3 J ————— AB“ ———— — — — — — — — — — — — — — — ————- Pa Ka SG“ 


ek Yov W -25,6306”—————— 
2.832,54 YVtD Y -23,4896 


10/3 


YoY W -25,919 
5.220,83 YtD W -23,62Y6 


10/3 


YoY W -20,67Y0 
YtD W -15,75Yo 


YoY W -27,00Y6 
YtD W -28,2096 
| 


23/3 3/4 


YoY VW -14,49Yo 
YtD W -21,48Yo 


YoY Y -19,70Y6 
23.851,02 YtD W -26,23Y6 5.965,77 


0/3 23/3 3/4 9/3 


150 SAHAM KAPITALISASI PASAR TERBESAR BEI, 6 APRIL 2020 


19.867,12 
10/3 


25.392, 51 
10/3 


24/3 6ja 24/3 ea 2/3 6ja 24/3 6/4 




















Nama Saham A/V Transaksi Kapitalisasi Nama Saham A/V Transaksi Kapitalisasi 
(Poin) Volume Nilai Pasar PER 2020 (Poin) Volume Nilai Pasar PER 2020 
BBCA Bank Central Asia Tbk. 271.415 28.675 1.200 15.636.800 440.490.132.500 699.912.587.632.500 25,09 DUTI Duta Pertiwi Tbk 4.990 4.990 - - - 9.231.500.000.000 10,45 
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 2.890 3.020 130 285.099.900 845.251.705.000 368.779.302.738.000 10,84 DMND Diamond Food Indonesia Tbk 955 965 10 17.900 16.915.000 9.136.966.435.000 - 
TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 3.200 3.330 130 115.495.000 375.771.254.000 329.877.181.278.000 15,03 SILO Siloam International Hospitals Tbk 5.600 5.600 - 25.700 141.575.000 9.104.287.500.000 159,24 
UNVR Unilever Indonesia Tbk. 7.100 7.300 200 8.882.300 63.991.717.500 278.495.000.000.000 37,67 RMBA Bentoel Internasional Investama Tbk. 262 250 12 12.600 3.296.600 9.100.284.062.500 606,65 
BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 5.025 5.200 175 56.990.200 290.511.855.500 240.239.999.989.600 8,74 MEDC Medco Energi Internasional Tbk. 480 505 25 144.578.300 71.277.353.800 9.049.829.323.530 18,01 
HMSP H.M. Sampoerna Tbk. 1.605 1.780 175 56.845.300 96.571.195.000 207.046.176.882.000 1522 SCBD Danayasa Arthatama Tbk. 2.700 2.700 - - - 8.969.648.400.000 200,76 
ASII Astra International Tbk. 3.900 4.030 130 71.205.800 282.119.086.000 163.148.719.154.200 7,52 NATO Nusantara Properti Internasional Tbk 1.120 1.120 - 62.407.800 68.078.361.500 8.961.217.108.480 1.387,34 
TPIA Chandra Asri Petrochemical Tbk. 6.850 7.300 450 9.408.200 67.547.660.000 130.184.697.898.000 407,60 APIC Pacific Strategic Financial Tbk 730 750 20 5.102.100 3.826.515.000 8.824.735.116.000 88,60 
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 10.000 10.250 250 5.343.900 54.300.740.000 119.534.557.000.000 23,07 GOOD — Garudafood Putra Putri Jaya Tbk 1.185 1175 10 76.400 89.592.500 8.671.006.841.925 21,85 
GGRM Gudang Garam Tbk. 46.650 49.825 3.175 2.521.600 124.335.315.000 95.867.684.600.000 9,93 BSIM Bank Sinarmas Tbk 505 500 5 500 250.000 8.631.947.466.500 597,16 
BRPT Barito Pacific Tbk 1.000 1.000 - 113.912.400 112.802.004.500 89.016.620.690.000 377,73 AKRA AKR Corporindo Tbk. 1.965 2.150 185 32.776.700 68.148.487.500 8.631.594.078.000 12,28 
SMMA Sinarmas Multiartha Tbk. 12.800 12.800 - - - 81.506.108.377.600 10,76 WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk 510 635 125 251.951.800 147.630.581.000 8.619.458.885.000 919 
CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 4.850 4.840 10 21.309.600 102.401.820.000 79.366.320.000.000 23,21 PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk. 2.500 2.400 -100 1.700 4.081.000 8.520.000.000.000 19,44 
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 4.010 4.290 280 61.479.800 255.524.341.000 79.202.708.840.970 4,96 BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. '”— 820 840 20 5.339.900 4.473.738.500 8.181.935.402.760 5,43 
POLL Pollux Properti Indonesia Tbk 8.800 9.225 425 492.700 4.516.257.500 76.741 147.710.000 1.551,01 DMAS Puradelta Lestari Tbk 150 166 16 44.729.700 1.176.336.000 8.000.886.442.600 191 
UNTR United Tractors Tbk. 17.150 18.000 850 3.779.900 67.120.980.000 67.142.432.448.000 5,94 ADMF Adira Dinamika Multi Finance Tbk. 7.800 8.000 200 3.240.600 26.137.330.000 8.000.000.000.000 3,79 
KLBF Kalbe Farma Tbk. 1.250 1.270 20 35.382.900 44.147.868.000 59.531.405.079.700 25,25 SRTG Saratoga Investama Sedaya Tbk 2.870 2.900 30 208.200 604.159.000 7.867.604.300.000 0,84 
INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 6.600 6.725 125 12.455.800 83.530.277.500 59.048.368.212.500 12,54 INPP Indonesian Paradise Property Tbk. 720 700 -20 2.000 1.612.000 7.827.380.212.400 3,86 
DNET Indoritel Makmur Internasional Tbk 3.500 3.500 - 3.300 11.550.000 49.644.000.000.000 140,06 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 500 525 25 10.696.800 5.539.698.500 7.804.305.128.025 5,66 
BYAN Bayan Resources Tbk. 14.500 14.500 - - - 48.333.335.750.000 12,20 ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk 1.250 1.260 10 286.000 359.501.500 7.194.975.998.880 25,90 
SMGR Semen Indonesia Tbk 7.700 8.125 425 7.254.800 58.060.082.500 48.193.600.000.000 2101 TURI Tunas Ridean Tbk. 1.330 1.330 - - - 7.421.400.000.000 12,74 
INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 11.925 12.950 1.025 3.885.500 49.223.930.000 47.671.950.502.050 25,97 SMRA Summarecon Agung Tbk. 424 510 86 120.790.700 57.882.456.300 7.357.658.656.800 17,54 
MEGA Bank Mega Tbk. 6.450 6.450 - 100 645.000 44.467.191.564.150 22,20 KAEF Kimia Farma Tbk. 1.305 1.305 - 8.900.300 11.657.372.000 7.247.970.000.000 129,95 
MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk. 6.400 6.400 - - - 43.290.154.195.200 42,53 SMAR Smart Tbk. 2.330 2.500 170 5.600 13.283.000 7.180.483.415.000 10,13 
MYOR Mayora Indah Tbk. 1.810 1.890 80 5.050.000 9.263.548.500 42.257.942.480.250 28,92 HEAL Medikaloka Hermina Tbk 2.130 2.410 280 1.973.800 4.572.925.000 7.164.930.000.000 25,58 
ADRO Adaro Energy Tbk 1.100 1150 50 41.495.700 46.166.854.000 36.783.856.300.000 6,06 SMSM Selamat Sempurna Tbk. 1.180 1180 - 2.321.700 2.738.199.000 6.795.237.019.200 29,35 
TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk 660 115 55 159.416.100 108.462.549.500 36.475.456.875.000 17,13 JKON Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. 416 416 - 100.000 41.600.000 6.784.344.261.760 120,32 
AMRT Sumber Affaria Trijaya Tbk. 795 795 - 97.500 77.818.000 33.011.978.851.500 38,08 TAMU Pelayaran Tamarin Samudra Tbk 180 180 - - - 6.750.000.000.000 127,19 
BNLI Bank Permata Tbk. 1.105 1.150 45 11.036.500 12.628.802.500 31.926.658.584.950 21,28 PNLF Panin Financial Tbk 194 206 12 17.345.000 3.475.152.300 6.596.547.098.358 3,20 
MIKA Mitra Keluarga Karyasehat Tbk 2.060 2.100 40 2.157.000 5.772.941.000 29.917.333.950.000 42,19 LINK Link Net Tbk 2.400 2.300 -100 986.500 2.289.770.000 6.585.349.613.200 6,39 
EMTK Elang Mahkota Teknologi Tbk 5.000 5.000 - 200 1.000.000 28.211.376.210.000 -22,04 CITA Cita Mineral Investindo Tbk. 1.600 1.600 - - - 6.336.578.000.000 5,46 
INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. 4.510 5.025 515 10.371.900 50.519.043.500 27.491.689.278.525 6,11 SMCB Solusi Bangun Indonesia Tbk. 670 810 140 30.200 24.039.000 6.206.949.000.000 12,44 
EXCL XL Axiata Tbk 2.150 2.380 230 17.230.100 40.654.944.000 25.480.309.821.400 35,70 CLAY Citra Putra Realty Tbk 2.340 2.330 10 54.800 129.009.000 5.988.100.000.000 195,43 
TCPI Transcoal Pacific Tbk 4.830 4.990 160 10.189.400 49.925.970.500 24.950.000.000.000 91,25 BCAP MNC Kapital Indonesia Tbk 150 150 - 1.471.600 224.873.800 5.964.127.789.050 1719 
PTBA Bukit Asam Tbk. 2110 2.160 50 18.666.000 39.845.011.000 24.884.623.980.000 613 BOGA Bintang Oto Global Tbk 1.550 1.550 - 52.000 80.467.000 5.895.465.625.500 118,69 
INCO Vale Indonesia Tbk 2.320 2.460 140 13.180.800 31.336.582.000 24.443.393.251.200 8.084,13 JRPT Jaya Real Property Tbk. 404 426 22 9.282.300 3.869.668.800 5.857.500.000.000 5,93 
JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 2.880 3.300 420 13.924.800 43.868.708.000 23.950.974.960.000 11,62 CMNP Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. 1.600 1.595 5 3.000 4.785.000 5.775.226.950.680 8,46 
MDKA Merdeka Copper Gold Tbk 1.080 1.090 10 46.741.700 52.444.548.500 23.868.374.898.500 24,72 URBN Urban Jakarta Propertindo Tbk 1.790 1.785 5 159.400 285.296.500 5.769.338.819.580 28,96 
MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk. 10.850 11.275 425 41.700 469.215.000 23.756.425.000.000 19,70 TUGU Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk 3.240 3.190 -50 7.000 21.770.000 5.671111.182.000 14,88 
ACES Ace Hardware Indonesia Tbk 1.280 1.305 25 10.382.300 13.535.974.000 22.380.750.000.000 23,08 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. 800 830 30 19.831.500 16.224.890.000 5.662.977.090.950 22,30 
BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. 2.030 2.300 270 9.291.300 20.112.483.000 22.254.379.884.300 6,43 BPII Batavia Prosperindo Internasional Tbk 10.000 10.000 - - - 5.622.246.620.000 47,38 
PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk. 800 895 95 297.293.100 257.041.457.000 21.696.149.835.420 23,02 KOTA DMS Propertindo Tbk 520 525 5 11.400 5.954.500 5.534.401.409.250 839,87 
TBIG Tower Bersama Infrastructure Tbk 905 950 45 58.533.200 54.187.125.000 21.524.149.472.750 25,04 EPMT Enseval Putera Megatrading Tbk. 2.190 2.040 150 13.200 26.928.000 5.525.625.600.000 8,80 
CASA Capital Financial Indonesia Tbk 384 382 -2 17.969.700 6.900.361.600 20.809.924.803.844 169,43 GIAA Garuda Indonesia (Persero) Tbk 191 210 19 42.961.500 8.847.187.800 5.436.181.013.340 2,35 
FREN Smartfren Telecom Tbk 16 95 19 539.135.200 47.537.A14.400 20.706.602.763.900 “9,36 PSAB J. Resources Asia Pacifik Tbk 198 197 1 27.549.500 5.435.602.300 5.212.620.000.000 3214 
PWON Pakuwon Jati Tbk. 344 416 72 110.719.500 42.581.082.800 20.034.394.598.400 1,69 SDRA Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. 795 800 5 10.000 8.000.000 5.212.093.592.800 9,27 
SIDO Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk 1.240 1.305 65 11.249.100 14.669.144.500 19.575.000.000.000 24,24 BINA Bank Ina Perdana Tbk 970 920 -50 22.200 21.529.000 5.150.004.750.000 930,80 
PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 740 785 45 3.188.300 2.448.192.000 18.712.552.108.430 5,88 IMPC Impack Pratama Industri Tbk 1.060 1.065 5 544.200 577.833.500 5.147.677.500.000 69,39 
NISP Bank OCBC NISP Tbk. 780 770 10 24.900 19.207.000 17.491.147.544.640 5,95 KREN Kresna Graha Investama Tbk. 302 282 -20 1.907.600 541.030.000 5.134.788.568.200 22,97 
FASW Fajar Surya Wisesa Tbk. 7.025 6.900 125 1.100 7.605.000 17.097.432.630.300 17,65 TSPC Tempo Scan Pacific Tbk. 1.100 1.130 30 18.300 20.856.000 5.085.000.000.000 916 
BTPS Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk 1.805 2.230 425 56.956.400 117177.519.500 17.007.458.490.000 13,07 CLEO  Sariguna Primatirta Tbk M6 422 6 8.707.500 3.705.485.600 5.064.000.000.000 40,40 
BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 640 675 35 3.649.400 2.455.362.500 16.794.196.273.125 17,97 UCID Uni-Charm Indonesia Tbk 1.190 1.185 5 533.200 643.397.500 4.925.538.175.500 12,36 
TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. 4.780 5.225 445 8.822.300 44.886.690.500 16.266.593.153.250 5,65 BSSR Baramulti Suksessarana Tbk 1.850 1.850 - - - 4.840.525.000.000 11,39 
BTPN Bank BTPN Tbk. 1.910 2.000 90 395.000 754.547.000 16.131.758.922.000 6,21 BBMD Bank Mestika Dharma Tbk 1.200 1.180 -20 3.200 3.696.000 4.778.043.138.000 16,95 
ULTJ Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk 1.370 1.390 20 607.200 858.509.500 16.059.403.920.000 14,79 ZINC Kapuas Prima Coal Tbk 179 188 9 91.436.300 17.069.114.700 4.747.000.000.000 22,50 
BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 710 830 120 50.766.500 40.369.749.000 15.974.757.839.360 519 SGRO Sampoerna Agro Tbk. 2.450 2.490 40 23.600 58.494.000 4.706.100.000.000 194,64 
DSSA Dian Swastika Sentosa Tbk 19.750 19.750 - - - 15.218.408.320.000 28,63 BFIN BFI Financelndonesia Tbk. 218 290 12 989.400 284.139.400 4.630.463.529.800 3,19 
IPTV MNC Vision Networks Tbk 408 408 8.041.400 3.303.135.000 15151.867.129.512 69,44 TGKA Tigaraksa Satria Tbk. 5.025 5.025 - - - 4.615.426.068.750 11,02 
MKPI Metropolitan Kentjana Tbk 15.850 15.850 - - 15.028.874.900.000 26,79 WSBP Waskita Beton Precast Tbk 141 173 32 232.948.200 37.359.344.700 4.560.480.253.382 5,66 
GEMS Golden Energy Mines Tbk 2.550 2.550 - - - 15.000.000.150.000 1611 SUPR Solusi Tunas Pratama Tbk 4.000 4.000 - - - 4.550.318.792.000 416,05 
MNCN Media Nusantara Citra Tbk 1.000 1.050 50 36.257.200 36.643.206.000 14.989.908.675.000 6,71 MAPA MAP Aktif Adiperkasa Tbk 1.590 1.590 - 1.271.000 1.968.681.500 4.532.136.000.000 6,27 
ANTM Aneka Tambang Tbk. 464 540 16 224.870.500 113.539.498.700 12.976.612.951.500 17,34 MASA Multistrada Arah Sarana Tbk. 492 492 - 1.300 629.400 4.518.009.896.940 17,67 
SCMA Surya Citra Media Tbk. 790 845 55 38.645.300 31.604.192.500 12.484.598.094.345 9,29 BCIC Bank J Trust Indonesia Tbk 450 450 - - - 4.460.401.465.200 - 
STTP Siantar Top Tbk. 9.525 9.525 - - - 12.477.750.000.000 24,81 RISE Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk 442 446 4 656.600 290.891.200 4.437.700.000.000 5,32 
BNII Bank Maybank Indonesia Tbk 153 161 8 1.395.200 222.226.600 12.132.546.859.671 7,87 PTPP PP (Persero) Tbk 570 710 140 119.672.300 79.763.904.000 4.401.927.121.340 4,73 
ISAT Indosat Tbk. 1.945 2.180 235 6.411.600 13.466.241.000 11.845.975.030.000 -31,22 RALS Ramayana Lestari Sentosa Tbk. 510 620 110 29.643.100 17.029.945.500 4.399.520.000.000 5,39 
AALI Astra Agro Lestari Tbk. 5.550 6.050 500 4.749.900 27.895.150.000 11.644.364.414.650 55,16 
JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 970 990 20 31.651.900 31.229.776.000 11.609.309.448.990 6,58 
LIFE Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk 5.500 5.500 - - - 11.550.000.000.000 32,87 
IBST Inti Bangun Sejahtera Tbk 8.300 8.300 - - - 11.212.510.894.100 95,04 POWERED BY 
LPKR Lippo Karawaci Tbk. 139 157 18 32.321.600 4.800.594.500 11.130.988.883.933 4,84 - 
TRIO Trikomsel Oke Tbk 426 426 - - - 11.079.192.718.770 -205,27 | 
MPRO Maha Properti Indonesia Tbk 1.135 1.110 -25 200 229.500 11.036.175.000.000 459,78 m T (R) 
ASMI Asuransi Kresna Mitra Tbk 1185 1195 10 2.574.500 3.076.524.500 10.705.264.649.700 342,57 | i Ba — 
CTRA Ciputra Development Tbk. 456 570 114 149.979.400 77.114.011.700 10.579.372.936.290 19,39 @ Cc Aa 
BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 920 1.005 85 70.880.300 69.199.983.500 10.536.520.500.000 50,35 C 
WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. 910 1135 225 96.749.300 101.344.992.000 10.180.894.807.220 446 1 | 
CARE Metro Healthcare Indonesia Tbk 304 304 - 6.952.100 2.109.566.200 10.108.000.000.000 “456,18 watch intelli gen t| y 
SSMS Sawit Sumbermas Sarana Tbk 1.005 1.045 40 10.153.600 10.107.763.000 9.953.625.000.000 5.465,48 - AA hsiag K@ i 
ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 8.225 8.625 400 1.392.400 11.763.612.500 9.745.603.125.000 5,40 i SIpdesk Imas.Ccom 
POWR Cikarang Listrindo Tbk 585 600 15 1.141.900 685.641.500 9.652.293.600.000 6,48 SEA Ne SR 2 sales@limas.com 
SLIS Gaya Abadi Sempurna Tbk 4.770 4.790 20 348.700 1.673.680.000 9.580.000.000.000 5 Sumber Data dan PT BEI dialah kembali oleh SiookW'stch "Saham yang (P0 
KPIG MNC Land Tbk 117 117 - 5.562.300 648.061.400 9.433.210.019.688 22,02 
MAPI Mitra Adiperkasa Tbk. 458 565 107 31.538.400 16.440.027.400 9.379.000.000.000 10,94 
Bisnis-27 424,38 ISSI 141,95 Pertanian 983,61 Pertambangan 1.256,58 Industri Dasar — 680,71 Aneka Industri 157,26 
YoY V -25,96Y6 YoY V -25,60Y9 Yoy V -35,35/ YoY V -31,20Y6 YoY Y -20,76Y60 YoY W -42,72Y9 
470,53 YtD W -23,5806 151,79 YtD W -24,3996 1.094,02 — ytp w-35,48Y6 1.287,82 YtD W -18,86Y0 128,89 YtD W -30,4176 932,71 YtD W -381206 
| | | l l l 1 | l | | | l l | I l 1 
10/3 24/3 6/4 10/3 24/3 6/4 10/3 24/3 6/4 10/3 24/3 6/4 10/3 24/3 6/4 10/3 24/3 6/4 
Industri Konsumsi —1-789,99 Properti 349,33 Infrastruktur — 871,08 Keuangan — 1021,84 Perdagangan — 608,32 Manufaktur — 128,96 
YoY W -30,87Yo YoY Y -2717Y6 YoY V -25,67Y0 YoY W -20,06Y0 YoY V -25,88Y YoY Y -30,04Yo 
1121529 Ytp y -12,8056 399,22 YiD y -3067h 2301 Yep V -23,4206 117877 Yep V -241306 CA3AT— Ytp V -20,9806 1163,79 Yep y -2272m 
l l l l l l l l l l l l I I I I l | 
10/3 24/3 6/4 10/3 24/3 6/4 10/3 24/3 6/4 10/3 24/3 6/4 10/3 24/3 6/4 10/3 24/3 6/4 


20 PIALANG TERAKTIF 


Kode Emiten Sbl Pntp Volume Nilai Kode Emiten Sbl  Pntp Persen Volume Nilai Kode Emiten Sbl Nilai Kode Emiten Frekuensi Volume Nilai 


BBRI........ Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. anu. 289 arus, 32020 285.099.900....245,251,705.000 
REAL ..u.... RepOWer Asia Indonesia Tb. sasa SL restu Taun Dow d13 331 800suame 11.010:844.700 
BBCA..... Bank Central Asia Tbk aasunaruvananuraruronavurann 2 Dawan 28019 are 200m 15:636:800... 440.490132,500 
BTPS Daus 30.950400.... 117.177,519,500 
ANTM 6... 224,870,500.... 113.539.498,700 
BBNI........ Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. aavusuanuno.. LO aasarrrr 4290 aura 280amuns 61:479.800,... 255:524.341.000 


MTPS uu Meta Epsi Tlk. sasasmneowoseomunawmumww 200 
HKMU...... HK Metals Utama Tbk, seseuovuunommnwnwman 91 
KMTR 00 
FREN 
CTRA 


3 ina Id aura, 19.680.800 INAI 
298 ara T2B0110O.unor 1490.282.300 AKSI 
2 rain 2 Amin 5.230.400 LMSH 
lesatnganl 99 uv 23100 taun 41331114400 EPMT 
2500 saus 14011700 
LRNA DAN ata 00 sn mia 79.400 


Mirae Asset Sekuritas Indone8i8 uv, LN sunatan 2134282100 anom: 1.386:667,231.000 
Mandiri SekUTitaS use LX Tm L 24 B0 asam 903.248.585.900 
Credit Suisse Sekuritas IndoneSia uv, 00 laser 380.213. 40aru 902881.961.900 
CLSA Sekuritas Indonesian, AE P APE an 31 116388 Dania 843,300.574.000 
CGS-CIMB Sekuritas IndOneSi ae, ANN Disaat BINA born 119446.144,140 
Indo Premier SEkurtaS asma MAN aman 1253055. 2d uns 158.M8.445.360 


Indal Aluminium Industry Tok aasarsavarurswavan 430 
Maming Enam Sembilan Mineral Tbk, sasa. 258 
Lionmesh Prima Tk adaasowuvanurunanunanan 350 


LB eco 2 Wiwin 10.885.000 
Ti bina DIN sisa 1.009.200 
Hi ice Panin 3212000 
Nda vena Naa sesi 26.928.000 
Ad ss Ta isis 3.619.200 
Add mn Na OWmisisrmn 3.396.400 


Smartfren Telecom Tbk, wemwosunumnnsemuu Moissinsna 99 saran Ios 239.139.200, 47.937114,400 
3, a.s 297.293100....237.041.457.000 
251.951.800... 147.630.581.000 
ve 112.802.004,500 


Waskita Karya (Persero) Tbk. saseveaeananaenwnuna 510 
Barito Pacific Tbk. sawo L.00sams 1:00 
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Ttbkassu.u. 3200 rararuu 30330 san 31917124000 
Bank Mandiri (Persero) Tlk. uan Nan 200 59.990.200..... 290,511.855.900 
Media Nusantara Citra Tbk. oununnn LOOO aras 1050 re Dlaarer 30,27.200..... 36:043,206,000 
Matahari Department Store Tb, sauna, LO Seaanaran 11289 mm HOT A00 uu... 56.183.840.500 
Transcoal Pattfic TK. sumumenomsunumunun 4830rarsruu 4990 nu 10189400... 49.925.970.500 
la 1135 96,749.300.... 101.344,992.000 
aa TG awan Der B009350Oamum» 6.108.726.300 
149,979 40...... 17.714,011.700 
119,672300...... 19.763,904.000 
ang Tawar 19810100nuse 1-873.715,800 


20 SAHAM TERBESAR DIBELI INVESTOR ASING 


Volume Volume 


Jual 


Volume 
Beli 


Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 158.014.092 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. xv 87.073.472 -46,508.338 
Astra International Tbk. .uexeve emo emenem ee LI 4ON S3 anurnorran 68.650.593 ....... “25.249.000 
Bank Mandiri (Persero) Tbk LB NOBBIT anurorvrs KIO9SS59T nenas, 3.926.700 
Smartfren Telecom Tbk 29 5TLAO0 “anasnrror, 9,934,300 ........ 19.640.100 
Pakuwon Jati Tbk 26572600 srrvsrev: 94,283.000........ 37.710.400 
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. ... 24:601.600 ........... 33,357900 ane... 8.156.300 
Sarana Menara Nusantara Tbk ZAT SW sarini 49.173.900 ....... “20.626.400 
Perusahaan Gas Negara Tbk 21898000 setan 72.34,300 su... 30.448.800 
Eagle High Plantations Tbk N OSN asin 12452500 roro 6.089.600 
Barito PAGE Tbk kei mediiimnsin insan 12,303.845 anrvsrosee 22.94 545 ..uvovve 10.637.700 
Bank Central Asia Tbk TAG Marisa 0,349,058 aras, 5.109.056 
Adaro Energy Tbk NON asia 8.258.948 arsa 3.075.552 
Modernland Realty Tbk, avesevsevesosw mna TIOZITON iss 2158200 serasa 8.569.500 
Charoen Pokphand Indonesia Tbk 10.882.100 aras OAALIOO sasaran, 4.440.200 
Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk NOSST NON sisa 3847100 sana 6.690.000 
Waskita Karya (Persero) Tbk. .usxsvvaveveveowevenas 9.913.000 sae, 11.802.200 saru. 1.689.200 
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sussvssvv, 9,546,732 nurse 20.249.004 ........-10.702.272 
Matahari Department Store Tbk. .usvsvsvvsvsvv, DAN NO ssi 11734600 ane... -0.213.500 
Ciputra Development Tbk. .ensssevrvsveeseen IN2BAOO snrsvas 24.020.500 ........ “14.892.100 


Emiten 


Beli Bersih 


WIKA ...o.. Wijaya Karya (Persero) Tok, anavevneouwmseonn MOsmmoraw 11139 21 Baron 96,149,300.....101,344.992.000 
PTPP 119.672.300... 19.103.904.000 
WSKT 251.951.800... 147.230.581.000 
LPCK um po Cikarang TK sauna Aam 000 man didBsn 1 014200.anuun:943,373,300 
BTPS ...... Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk... 18055. 2230 an 231m: 56.950.400... 117,177,519.300 
MAPI mun 31338400...... 10.440.027.400 
ADHI sure 81880100... 2.145.616.500 
WSBP 282M48.200..... 31.359.344,700 
TC mna 2081,300.aomuu 1.244.448.000 
IMAS mawar 2131000.aoouv 1.142.345.300 
ASRI saw 2811310Osauauu 30921.765,300 
RALS vw 29043 100... 17.029.945,500 
PWON 110.719.500...... 2.581.082.800 
SMCB 


20 SAHAM TERBESAR DIJUAL INVESTOR ASING 


Volume Volume 


Beli 


158.014.092 ....v-17.143.800 
87.073.472 ...ov. 40.308.338 
21.898.500 ........ 30.448.800 
43.401.593 ...v..e 23.249.000 
26512600 ........ 31.110.400 
20.541.500 ........ 26.620.400 
4816887 aras 3.926.700 


Volume 
Jual 


Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 140.870.292 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. xv. 133.581.810 
Perusahaan Gas Negara Tbk 72.347.300 
Astra International Tbk. xwsvevosemmemunaan 68.650.593 
Pakuwon Jati Tbk 64.283.000 
Sarana Menara Nusantara Tbk 49.173.900 
Bank Mandiri (Persero) Tbk 47.095.597 
Digital Mediatama Maxima Tbk 33.424.600 680.000 ........ 32.744.600 
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. .... 33.357.900 24 601.800 “nara 8.756.300 
Ciputra Development Tbk. savesoseveeveseea 24.020.500 aras: 9 128.400 ....... 14.892.100 
Bata Parte To Kanaan 22.941.545 12.303.845 ........ 10.637.700 
Surya Citra Media Tbk. avvewevewewunewenna 22.281.300 501.100 ........ 21.180.200 
Aneka Tambang Tbk. ssevewsevveroenoennewunaan 21292800 seisi: 1.049.300 ....... 14.243.500 
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. susan. 20.249.004 areas, 9.546.732 ..uvvvve 10.702.272 
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk NG ST2 000 sasis: 8.023.300 ........ 10.489.300 
HM Sampoea TK ein bim nnnnnngi 13.038.200 sana 1289 A00 anatara 5.749.100 
Eagle High Plantations Tbk 12.452.500 18.542.100 ..uv.... 6.089.600 
Summarecon Agung Tbk, sunssveweswwnewanma 12.408.200 snare 3.648.200 arsa 8.760.000 
Kalbe Farma Tbk N2 2950 sasa DOT sisi 6.721.800 
Matahari Department Store Tbk. .sasssvaveovevce Ne 30ON buana LAYAN Naa 2.213.500 


Emiten 


Jual Bersih 


TB sansi KN 2.302.600 

NN aa A02 aras 11.362.200 
KBLI 480 un 2 418100.momuu 1.196.210.400 
DUCK 480 aa 1112900.nemum339819.400 
BKSW..... Bank ONB Indonesia Tbk. 10mm Wan 0d ane Tania 1.236.000 
ASBI MT sana D0 sitem 1.122.000 
PAMG...... Bina Sakti Pertiwi Tkasuasnvovmervvemonunwsrore 1Odoumeumsun IT aan Bi Sr 1NTO 00 anoe 1.813.115,800 
HDFA KDI sini A00 aisesissoin 562.000 
ARTO Hel.mamonund32200.memumov233012.300 
KBLM M0 msi HT 3 anansr 11.943.600 
KREN Bible 1901600.momuumv.941:030.000 
TRIS SO bisa T40 anna 4.412.400 
OKAS......Ancora Indonesia Resources Tb. unsure Temon DT ame Gama 129891300 unaramon 14931800 
GSMF AAN DO sites 340.000 


VOLUME TERBESAR TRANSAKSI WARAN 


Emiten Sbl Pntp Prb Volume Nilai 
..263.253.000 ... 1.477.815.200 
.. 143.394.600 ...... 146.369.200 
Tn 89.950.200 ...... 933.894.300 
Ui 39.843.600 ...1.532.780.500 
21.941.300 ...1.161.966.600 
Ga 20.114.400 ...... 316.487.000 


Taj 12.213.000 ...... 37.516.400 


Waran Seri | Putra Rajawali Kencana Tbk. .....vo.o...... Dar Otesud 
Waran Seri | Meta Epsi Tbk. ...vvssveewvevvemeeemas Tessa laa 
Waran Seri | Repower Asia Indonesia Tbk................ Tian aa 
Waran Seri II Smartfren Telecom Tbk. sus... Iarsearr AO sand 
Waran Seri | Medco Energi Internasional Tbk. ........ Olaenwsbd torod 
Waran Seri | Trinitan Metals and Minerals Tbk. ......... Moana bani 
Waran Seri | Bliss Properti Indonesia Tbk. ......o.v...... dasan baal 
Waran Seri | Batulicin Nusantara Maritim Tbk........... WB arararn Yume! 110.455.200 ...... 433.498.300 
Waran Seri | Victoria Insurance Tbk. s.svevvovowenvewev: Dave Dow O en 177500 anne. 21.884.000 
Waran Seri | Andalan Sakti Primaindo Tbk. .............. TG orensar Bersvre2 sneh040.100 ..enn.. 81.109.400 
Waran Seri | Perintis Triniti Properti Tbk. ................ Mansarrr arwah ervenh213:800 save 8.149.800 
Waran Seri | Diamond Citra Propertindo Tbk............. Dra Pora mede 125700 ena... 39.288.500 
Waran Seri | Sinergi Inti Plastindo Tbk. .....o.o.rooo.... ararrrar Br 111112834000 u..v 25.919.000 
Waran Seri | Urban Jakarta Propertindo Tbk. ........... Nararsre Bares? seven 141400 ana. 50.280.100 
Waran Seri | Eastparc Hotel Ttok. see... cooooowoomo.co. Dora Bora 1111121584200 save 19.499.700 
Waran Seri | Mas Murni Indonesia Tbk. .....voro.vo..oo.. Barsarstrr Dawn” snt2 188100 saisnue 12.294.700 
Waran Seri | Agro Yasa Lestari Ttbk.......w.ooooo.oooooo. Dorna Lunar sn: 981400 ro. 12.845.000 
Waran Seri | MNC Vision Networks Tbk 3 am 912400....... 204.334.700 
Waran Seri | Bhakti Agung Propertindo Tbk. ............ Gasibu! sinis TT 39900 ivan 0:33 IUD 
Waran Seri | Lancartama Sejati Tbk. s..vevvovoowo.wevoov.. Barus Pororo 1037000 nee 13.343.200 





Kode Emiten Sbl 


Morgan Stanley Sekuritas IndOnESia anu... Nadine SAOS LO asin 143,312.058.600 
Macguarie Sekuritas IndOnSi aa Pa isa TOL Oh seisangan 598,752.219.120 
UBS Sekuritas Indoneiswwevurenumwovor NOT bison KAN atamanan 582611.333.280 
Maybank Kim Eng SkUtAS anaearun Ah Doh asivammss PN 539.546.234,022 
Bahana SekUTtaS.a saru TN nirasninyan 2180026890 anne 439.347.447.400 
Phillip Sekuritas IndOneSia sasa, Ba LL AN wa 391.759.423.798 
(Pass Valbuny Sekuritas INGONESIA aan PL Er NA DOB SAN TO anararsrarav 371.217.886,700 
PN dowanin BNI SEKUTEASsiaeitasibawandsnasssbasKa SO OOiowsdaas GTA 0D 367.991.603.600 
BK uauunuedeP. Morgan Sekuritas Indonesia anu, na 1796204 baunuransenwwaau 356024.054.620 
DR......u. RHB Sekuritas IndoneSI8 awan SAB sin A1 284 Ida 353.780.446,800 
WmuuvomLOtUS Andalan SekuritaS savsaswevewuovowuwwa 252 stokis 468.358.000 aan 324,302.626.900 
GR.die II SEKUTIAS TK.owowoisisesomns ni DN sisa 36230180 216933.849.900 
LGauumus Trimegah Sekuritas Indonesia Tb. anu. Mn anisa 201291 Il anarsrsennanu 218,331.214.700 
Semesta Indovest SekUtaS aan Na ts SO TN irisan 218.221.992.400 


Nilai 


Ace Hardware Indonesia Tbk. ........rooooo.oooo... 1.280 ereee, 1 305. rereraa 25 rina 10.382.300......... 13.535.974.000 
Adaro Enetgy Tbk savesssssisomaneimsswmensiam 1100 sera (Aan MUsitani 41.495.700......... 46.166.854.000 
Astra International Tbk. see wooovooo oo 3.900 run EN AA EN M1.205.800....... 282.119.086.000 
Bank Central Asia Tbk. .....voooooooooo.o. DT AT sasaran 2867 Dovarere 11200 terror 15.636.800....... 440.490.132.500 
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.............. 010 sara, 4.290 255.524.341.000 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk............. 2890 srrrr., 3.020 845.251.705.000 
Bank Mandiri (Persero) Tbk. ...xrvereocen moveon 5025 aavarors 5,200. ave100ee TTD saver 56.990.200....... 290.511.855.500 
Charoen Pokphand Indonesia Tbk... AG satin 21.309.600....... 102.401.820.000 
KL Axiata Tbk. ewe woo com oem amen 2150 arnrare 22380 orasenne1n230 sasroan 17.230.100......... 40.654.944,000 
un Gudang CAT Tok, sasis KG EDD sii AN 2D vsntndN3 mseasata 2.521.600....... 124,335.315.000 
Indofood CBP Sukses Makmur Thk......voroooo..... 10000 ....... 10,250veereeree: 290 serroooeoe, 5.343.900......... 54.300.740.000 
Indofood Sukses Makmur Tbk. screen oevoocerarve 6.600 aavve., 025 vaverreeee ND) seven 12.455.800......... 83.530.277.500 
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. .axe-scevvcovoe vecveei 4510 vararers LINA PTN 10.371.900......... 0.519.043.500 
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk................ TN 25 si 1295 ian OZ saat 3.885.500......... 49.223.930.000 
Jasa Marga Token 2.880 aer 3,300 ruvrerin 620 server, 13.924.800......... 43.868.708.000 
Ka Fame DI Mato iman 1.290 coat Meat 2 asin 35.382.900......... 4.147.868.000 
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. .......oro..oo.vv.. 2.060 aer YAN ANN un 257.000. aorve.u.. 5.772.941.000 
“Mayora Indah TEKc ic 1810 sanarr, 1890 rere, NUR 5.050.000. ......... 9.263.548.500 
Perusahaan Gas Negara Tbk 93 ..avven 291 293.100....... 257.041.457.000 
Bukit Asam Tbk. rceroveevoo eos 2G asin PA an Binaan 18.666.000......... 39.845.011.000 
.« Pakuwon Jati Tbk. saree eoveoeem mere 2 ea bd ai 110.719.500......... 42.581.082.800 
Semen Indonesia (Persero) Tbk. suxcce.eseowooooc.... 1700 aarvrree BAD rerrerren B2) sewroerrer 7.254,800......... 8.060.082.500 
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. s....coooooooo.wo.vo.v LTBL sassissi D2 Drake MD siksa 8.822.300......... 44.886.690.500 
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk............. 3.200 aevvvve, 3.330 375.771.254.000 

.. Sarana Menara Nusantara Thbk....oococcoorooooooes.oroe 000 sereroereree TU Dores same 159.M16.100....... 108.462.549.500 
B5 sanasseron 3.779.900......... 67.120.980.000 

Disini 8.882.300......... 63.991.717.500 


Pntp Prb Volume 





Sumber: BEI 


bisnis Indonesia Selasa, 7 April 2020 


Indonesia Composite Bond Index (ICBI) INDOBex Government INDOBex Corporate 
2664922 |JOb/-0,5297 |-o2on| | 2605995 | Jis | 05400 | -ztse| | 2984075 JULI -0,3886 | -01306 





ee (uk Yiela (90) Tenor ! 
| : : (tahun)! 6 Apr'20 : 3 Apr'20 | (tahun) ' 


"37973 
! 56656 
| 6,3543 
1 68568 
' 7,3152 
: 76903 
! 7,9636 
81463 
' 82609 
| 8,3296 
! 83692 
. 83915 
' 8,4038 
:. 8,4104 

8,4139 


X 
D 
HJ 
ld 
»- 


6 Apr'20 :3 Apr'20 


Yield (Yo) 


84204 : 8,467 
84205 : 8,4172 
8,4206 : 8,4174 
84206 : 84175 
84206 ! 8,4176 14.411,01 

BN Na ea aa aa aa pe aa 
8,4206 : 84177 
4206 : 84177 | 

NT 10/3 24/3 6/4 
84206 : 84177 YoY 16,74Yo 

8,4206 : 84177 

8,4206 : 84177 YtD 19,100 

84206 : 84177 

84206 : 84177 

84206 : 84177 





8,4157 


Benchmark Sun 


Seri Fair price (90) 
FROO8I —— 95,9248 
20 25 30 1045 — FROO82 921658 
Tenor (tahun) 15,20 FROOBO — 93,7047 


92,5367 
— aa PER aa 


Obligasi Negara Ritel & Sukuk Negara Ritel 


Kode : Kupon : Jatuh: TTM Harga Pasar Wajar (90) 


(0) : tempo :(tahun) | 6 Apr'20 :3Apr'20 :Change (bps)|6 Apr'20 :3 Apr'20 : Change (90) 


ORIOI4 " 5,8500 :15-0kt-20 : 0, 100,2857 : 100,3030 : 5,2958 
ORIOI5 : 82500 '15-0kt-21 | 1, 103,9615 : 1039271 : 3, 5,5335 
ORIOI6 : 68000 !15-0kt-22 : 2 100,3754  100,3946 ' — -1, 6,6379 
SROIO 59000 :10-Mar-21 ! 0, 10011733 : 100,2353 : -6, 5,7075 
SROII : 80500 : 10-Mar-22 : 1 103,2838 : 1031660 : TI 6,2373 
SROI2 : 6,3000 ! 10-Mar-23 ! 2, 99,8321 ! 998826 ! -5, 6,3630 


Sumber: www.ibpa.co.id 


Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate) beberapa bank di Indonesia pada 6 April 2020 (Yo per tahun). 


No Bank Kredit Kredit Kredit Kredit Konsumsi 





YTM (06) Kupon (96) Rp/GBP 


7,4578 6,5000 
81264 7,0000 20.257,95 
8,2315 7,5000 
8,2685 7,5000 


YTM (90) 





5270 : 0, 198.332,32 
AE SA aa aa 


66301 : 
ssi An 10/3 24/3 6/4 
63079 ! -0, 

63438 : 0, YoY 8,42Yo 


YtD 11,000 


DATA PASAR 13 





Rp/SGD Rp/JPY(100) 


17.903,68 11.490,44 15.199,46 





16.430,00 


10/3 24/3 
YoY 4 12,299 


YtD .. 14,85Yo 





PN 10.897,94 nana B966A9 07. 
eJa ”—10/3 24/3 6/4” 10/3 24/3 6/4 
YoY AA 9,659 YoY A 19,43Y6 
YtD AA 11,3390 YtD AA 18,78Y6 





10/3 24/3 
YoY A. 10,379/6 
YtD AA 17,250 


Tingkat suku bunga deposito berjangka Rp/US$ pada 6 April 2020 (Yo per tahun). 


6/4 10/3 24/3 6/4 10/3 24/3 6/4 
YoY — -1,35Y6 YoY 1. 8,98Yo 
YtD 2,30Yo YtD 11,54Yo 


Sukubunga antarbank di Jakarta (Jakarta Interbank Offered Rate) pada 6 April 2020. 


Mulai Berlaku Nama bank 1Bulan  3Bulan &Bulan 12 Bulan Tgl Berlaku JIBOR Rp (Ringkasan) 7 Hari 1 Bin 3 Bin 6 Bin 12 Bin 





Korporasi Ritel Mikro — KPR” Non-KPR 


Bank Bukopin Tbk 

Bank Bumi Arta Tbk 

Bank Central Asia Tbk 

Bank CTBC Indonesia 

Bank Danamon Tbk 

Bank DBS Indonesia 

Bank FAMA International 

Bank HSBC Indonesia 

Bank ICBC Indonesia 

Bank Jasa Jakarta - 
Bank J Trust Indonesia Tbk 21,00 
Bank Jateng 13,34 
Bank Jatim : 11,39 
Bank Kesejahteraan Ekonomi 

Bank Maluku Malut 

Bank Mandiri Tbk 

Bank Mayapada Internasional Tbk 

Bank Mayora 

Bank Mizuho Indonesia 


Bank Multiarta Sentosa - 11,00 
Bank Negara Indonesia Tbk - 12,25 
Bank OCBC NISP Tbk - 10,75 


Bank of China Limited 


Bank Panin Tbk 10,35 
Bank Permata Tbk . 10,25 


Bank Riau Kepri 

Bank Sinarmas Tbk 

Bank Sulselbar 

Bank Sulutgo 

Bank Sumut 

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
Bank UOB Indonesia 

BPD Kalimantan Barat 

BPD Kalimantan Timur dan Utara 
BPD Nusa Tenggara Timur 


Bank Mandiri « Rp 100jt 
An ana 2 Rp 100jt s/d « 1M / « USD 100ribu 
07 Desember 2019 || sa » Rp IMs/d « 2M/2 USD 10dribu sid «1 j 


Se No moon » Rp 2M sd « SM/2 USD 1jtsd « Ot 
Momen aa 200 


Fe ba AA | Bank Central Asia Tbk 
01 Maret 2020 
29 Februari 2020 
31 Desember 2019 || dsn nenen » Rp 100jt sid « 1M 
31 Desember 2019 | — | veve nas eeemamaammamaann 2 Rp 1M sid « 5M 
31 Maret 2020 
31 Desember 2019 
30 September 2019 
31 Maret 2020 
30 September 2019 
09 Desember 2019 
31 Desember 2019 
30 November 2019 Bank Danamon Tbk 
30 November 2019 Bank CTBC Indonesia 
31 Desember 2019 Bank Permata 
31 Desember 2019 Bank DKI 
31 Maret 2020 
30 September 2019 
31 Maret 2020 8 . 
30 November 2019 
bea | Dankjatim & tm 
26 Februari 2020 yang berbaik untuk anda 475 
28 Februari 2020 
28 Februari 2020 
31 Maret 2020 


30 November 2019 Nama bank Valuta Saldo 1Bulan  3Bulan &Bulan 12Bulan Tgl Berlaku 


31 Desember 2019 
31 Oktober 2019 
31 Desember 2019 
17 Desember 2019 
30 November 2019 
01 Maret 2020 
30 November 2019 
31 Desember 2019 1 
30 September 2019 Bank Chinatrust 
31 Januari 2020 Bank CIMB Niaga 
09 Maret 2020 
31 Maret 2020 
29 Februari 2020 


. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh 
Bank kepada nasabah. SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantun dari 
penilaian Bank terhadap risiko masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga 


kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK. 


. Dalam kredit konsumsi non KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan (KTA). 
Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor Bank dan/atau website Bank. 


Bagi bank yang ingin menampilkan SBDK dapat mengirimkan data ke: 


Email: datatabel@bisnis.com, datatabel@gmail.com, 


dan datatabel@yahoo.com. 


Olein BBJ  8.780,00 Emas-ANTAM 





YoY A 6,81Y0 
9.080,00-— yep W 491506 799.500,00 


09/03 23/03 03/04 10/03 24/03 


KUALA LUMPUR 


Harga crude palm oil (CPO) di Kuala Lumpur Commodity Exchange 
(KLCE) pada penutupan 6 April 2020 (beli/jual): 


Bin Ttp Prb Ttg Trd Vol.  Pntp Sbl 


CPO (RM/ton): 


Apr 20 aro... 2.333,00 ....... #13,00 33........2.320,00 

i #13,00.........2.334, 00 ba 2.283, 00 969 ........2.296,00 
Jun 20 ....co...o.. 2.250,00 t5,00.........2.280,00.......2.222,00 ...... 15.021 ........ 2.245,00 
Jul 20 sanowasarsian 2.217,00 “2,00. ........2.249,00....... 2. 199,00 ........ 5.455........2.219,00 


Sep 20cesewisis 2.194,00 “6,00. ........ 2. 229,00.......2.180,00 ........ 2. 783 sasidas 2.200,00 
-9,00.........2.233,00....... 2. 191,00 ........ DAN aanaean 2.205,00 


-1,00.........2.251,00....... 2.220,00 385 Bnaan 2.231,00 
-1,00.........2.289,00....... 2.248,00 162 ........2.261,00 


8, Odia 2. 375, 00 TT 2. 342, 00 67 ........2.351,00 
“81OD oren me maan 3... 2.355,00 





Sumber: Bloomberg 


SINGAPURA 


Harga karet di Singapore Commodity Exchange (Sicom) pada 
penutupan 6 April 2020 sebagai berikut: 


Bin Ttp Prb Ttg Trd Vol.  Pntp Sbl 


RSS3 (US$S$cent/ka): 


Ne 00 nasa Diss 131,90 
1700 nanas D sassserss 127,50 
127,00 


106,30 
107,50 
108,40 


111,90 
112,70 





Sumber: Bloomberg 








888.500,00 Perak-TCE 49,00 





YoY A 43,65Y6 YoY W-9,76Y0 
YtD A 23,49Y6 55,50 ytd W-22,2296 
I I I I 
06/04 10/03 24/03 06/04 


TOKYO 


Harga beberapa komoditas di bursa berjangka Tokyo pada penutupan 
6 April 2020 sebagai berikut: 


Bin Ttp Prb Ttg Trd Vol. — Pntp Sbi 


Karet (jpy/ka) : 


Jun 20 
Jul 20 


Mei 20 

Jul 20 180, ! 20.210, 00 Ba 19.960,00...a....ro...... Naa 19. 960, 00 
Sep 20 680, ! 22.680,00.........22.680,00............... 1.....22.430,00 
Nov 20 340, ! 23.350,00........23.340,00.............. 5.....23130,00 
Jan 21 960, ! 960, 850, 11.....22.700,00 
Mar 21 940, | 990, 700, 215.....22.140,00 


Kedele (jpy/1000 ka): 


Apr 20 46.000,00 ecrroooooooo... Nahan Hikam asa -....46.000,00 
Jun 20 AO O0OAON rsasasisasnssnse Niana Honda Smkn -...46.000,00 
Agu 20 46.000,00 ecrrooooooooo.o Nenen Munadnnsann Sm -....46.000,00 
Okt 20 46.000,00 ecrroooooooo... Ma ohaninsda Hanna Bini -....46.000,00 
Des 20 46.000,00 ecrroooo.ooo..o Naa Makanan Ls -...46.000,00 
Feb 21 46.000,00.aocc....o.o..... Lamangmaas Banks Habbansas -...46.000,00 


Emas (jpy/gr) 


Apr 20 serceeo cc 5.682,00 ! 686, 611, 310... 3.377,00 
JUN doang 5.686,00 : 686, 31, 227 ae... 3.380,00 
Agu 20 “rere 5.682,00 1 683, 601, 229 ee 3313,00 
Okt) nina 5.684,00 1 685, 370, 231... 3.367,00 
Des 20. aa... oo, 5.688,00 : 688, 267, 983.......3.399,00 
Febi siasat 5.688,00 1 688, 565, 18.232.......3.395100 


Perak (jpy/gr) 


Apr 20 
Jun 20 
Agu 20 
Okt 20 
Des 20 
Feb 21 


Platinum (jpy/gr) 


ADI 20isitisnisssssia 2.556,00 J 631, 512, 40.......2.519,00 
JUN 20 esinrisisas 2.574,00 1 609, 505, 61.......2.301,00 
Agu 20 “rere 2.529,00 1 613, 482, 62.......2.495,00 
OREO nba 2.544,00 1 608, 148, 196... 2.486,00 
Des 20. aa... 2.532,00 1 597, 440, 624.......2.461,00 
Feb 2lsonanian 2.535,00 





Suku Bunga Deposito 
2Bulan 3Bulan 6&Bulan 12 Bulan 
575 5,50 5,25 5,25 






Karet-RSS3 


Yoy V -22,530 
160,60 YtD VW -21,83Yo 


(v) 


| 
10/03 24/03 


Gasoline (jpy/kl): 
Mei 20 30.500,00....#2.500,00 


29/04/2019 
“# Berlaku nominal dan bunga progresif 






01/04/20 Suku Bunga Rata-Rata (0) 5 : ' | 5,29173 
01/04/20 Suku Bunga Tertinggi (96) 5,35000 


01/04/20 Suku Bunga Terendah (96) , , ' 1 5,25000 
01/04/20 


01/04/20 JIBOR Rp (Kuotasi Individu Offer Rate) i 1 Bin 3 Bin 6 Bin 12 Bin 


B.PD. DKI Jakarta : : : , 5,28000 
05/12/19 B.PD. Jawa Barat Banten " " : i 5,27250 
05/12/19 Bank Central Asia Tbk : : : : 5,30000 
05/12/19 Bank CTBC Indonesia 5,35000 
05/12/19 , 

Bank Danamon Indonesia : E : : 5,30000 

Bank Keb Hana Indonesia , : : . 5,30000 
01/09/18 Bank Mandiri : : : , 5,26000 
28/11/17 | 
11/17 Bank Negara Indonesia 1946 $ : : : 5,25000 
03/11/17 Bank OCBC NISP Tbk 5,30000 
An Bank Panin Indonesia , 5 : : 5,30000 
01/07/16 
14/0316 Bank Permata Tbk : : : : 5,25000 
01/03/16 Bank Rakyat Indonesia 3 5,28000 
01/03/16 Bank Tabungan Negara 5,30000 

Citibank i : F : 5,35000 


Deutsche Bank AG : $ , : 5,37000 


Berlaku MUFG Bank, Ltd : : : : 5,25000 


Standard Chartered Bank 5 , ' : 5,30000 


JIBID Rp (Kuotasi Individu Bid Rate) | 3 Bin 6 Bin 12 Bin 


B.PD. DKI Jakarta : i 1 : 5,08000 
B.PD. Jawa Barat Banten i 5 : : 5,07250 
Bank Central Asia Tbk P 1 j i 5,10000 
Bank CTBC Indonesia i : . " 5,15000 


14/11 12017 Bank Danamon Indonesia 5 1 5,10000 
babak Bank Keb Hana Indonesia ' i 5,10000 


Bank Mandiri : : 1 : 5,06000 
Bank Negara Indonesia 1946 G ' 1 : 5,05000 
Bank OCBC NISP Tbk : : j : 5,10000 
Bank Panin Indonesia ' 5 : j 5,10000 
Bank Permata Tbk : g i : 5,05000 
Bank Rakyat Indonesia j : : i 5,08000 
Bank Tabungan Negara $ : 1 : 5,10000 
Citibank : ' ' : 5,24000 
Deutsche Bank AG : i i : 5,17000 
MUFG Bank, Ltd 3 i : ' 5,05000 
Standard Chartered Bank j 5 | : 5,10000 


EURIBOR 2 Bin 3 Bin 6 Bin 9BlIn 12Bin 


Euribor (01 Apr'20) 0, 0, 0, -0,336 0, 0, 0, -0,168 
Euribor (02 Apr'20) 0, 0, 0, -0,336 0, 0, 0, -0,153 
Euribor (03 Apr'20) “0, “0, “0, -0,336 “0, “0, 0, -0,149 





130,00 CPO-KLCE 2.333,00 WTI-NYMEX 28,34 





YoY A 1110Yo YoY V 54, 63Yo 
2.339,00 YtD VW -23,28Y6 3113  ytd W -53,5996 
l | | | | | | 
06/04 10/03 24/03 06/04 09/03 23/03 03/04 


21 ....28.000,00 JAKARTA-BBJ 


Jun 20 32.800,00....-#2.700,00........ 32.800,00.........32.000,00............... 8.....30.100,00 Harga beberapa komoditas di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) pada 3 April 2020 : 


Jul 20 32.870,00.... #1.420,00........ 32.870,00.........32.800,00......v.r.... 2... 31.450,00 


Agu 20 34.700,00.... #1.900,00....... 34.700,00....... 34.670, 00........... 2..... 32.800,00 Komoditas Bulan Harga Penyelesaian — Perubahan — Volume 


Sep 20 35.330,00....-#1.830,00 
Okt 20 36.480,00....-#1.630,00 


Minyak Mentah (jpy/kl): 


Apr 20 20.370,00....-#3.170,00 
Mei 20 24.320,00.... #4.070,00 
Jun 20 25.400,00....-3.740,00 
Jul 20 26.120,00....-3.390,00 
Agu 20 26.450,00.... #2.910,00 
Sep 20 26.500,00....-#2.360,00 





Sumber: Bloomberg 


ICDX 


Harga beberapa komoditas di ICDX : 


Bulan Pntp Vol. 


CPO-CPOTR (Rp/Kg) pada penutupan: 
Senin, 6 April 2020 

April, 2020.cereerrrroo.......... 9.345 

Mei, 2020 wee.co.censrernsenn 9.280 

JUNi, 2020 ee. oran eren eanean 9.160 

Juli: 2020 sana 8.995 

Agustus, 2020............... 8.945 

RBD PALM OLEIN-OLEINTR (Rp/Kg) 
pada penutupan: Senin, 6 April 2020 
Apn 2020.cersmnssir 9.090 

Mei, 2020 s..oco.coocooocooo.. 9.025 

JUN, 2020 era. ceenm ecer mcnsean 8.905 

Juli, 2020 saree orernees serena: 8.740 

Agustus, 2020............... 8.690 
Timah-INA TIN (US$/Metric Ton) pada 
penutupan: Senin, 6 April 2020 
TINPB300 14.255 
TINPB200 14.305 
TINPB100 14.355 
TINPBO50 14.505 
TIN4NINE 14.755 
Emas-GOLDGR (Rp/gr) pada penutupan: 
Jumat, 3 April 2020 

April, 2020 

Mei, 2020 

Juni, 2020 

Juli, 2020 

Agustus, 2020 

September, 2020 

Oktober, 2020 








96.....33.500,00 
253.....34.850,00 


45..... 17.200,00 
140.....20.250,00 


Bulan Pntp Vol. 
November, 2020 

Desember, 2020 

Januari, 2021 

Februari, 2021 

Maret, 2021 

Emas-GOLDUD (USS/Troy Ounce) pada 
penutupan: Jumat, 3 April 2020 
GOLDUD Des 30......1.621,30 


Harga beberapa komoditas di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) pada 3 April 2020 : 


Sumber: ICDX Komoditas Bulan Harga Penyelesaian Perubahan 
Keterangan: “Harya tidak termasuk PPn 1096 


HARGA EMAS & PERAK 


Harga logam mulia di Aneka Tambang 
Jakarta pada 6 April 2020 : 


Ukuran Harga (Rp/gram) 


Harga Beli Kembali 
Perak: 


Ukuran Harga (Rp/gram) 
1000 gram 


Harga Indeks JBA 25: 


30/3/20 31/3/20 1/4/20 2/4/20 3/4/20 
13.805,02 .231, .008, .367, 14.721,05 





250 gram 
Sumber: Antam Sumber: BBJ 


14 GLOBAL 


| cCOVID-19 DI NEGARA BERKEMBANG | 


Selasa, 7 April 2020 Disnis Indonesia 


SERBA 'KEWALAHAN' 
KUNCI PANDEMI 


Mulai dari Asia Tenggara hingga Amerika Selatan, pemerintah berjuang memberlakukan kebijakan karantina wilayah alias 


egara-negara 
berkembang ke- 
kurangan sumber 
daya untuk me- 
ngerahkan tes ce- 
pat dan metode 
berbasis teknologi yang diterap- 
kan negara yang lebih sejahtera 
semacam Singapura dan Korea 
Selatan. Mereka menghadapi 
masalah pekerja migran dan 
kekurangan perangkat. 

Direktur Nossal Institute 
for Global Health University 
of Melbourne Barbara McPa- 
ke mengatakan negara-negara 
berkembang menghadapi situasi 
yang cukup mencemaskan. 

“Kemampuan negara-negara 
itu untuk mengunci wilayah 
dan mengisolasi lebih terbatas 
daripada negara maju,” katanya 
seperti dikutip Bloomberg baru- 
baru ini. 

Masyarakat Vietnam ber- 
belanja sayuran di Hoa Binh 
Market selama lockdown parsial 
diterapkan di Ho Chi Minh 
City. Perdana Menteri Nguyen 
Xuan Phuc memerintahkan 
periode 15 hari isolasi di secara 
nasional mulai Rabu (1/4). 
Warga harus tinggal di rumah 
dan bisa keluar hanya un- 
tuk kebutuhan pokok, seperti 
makanan, obat-obatan, dan 
layanan kesehatan, serta pergi 
bekerja di perusahaan yang di- 
izinkan pemerintah untuk tetap 
beroperasi. 

Vietnam, dengan 222 kasus 
COVID-19 terkonfirmasi, pekan 
lalu bergabung ke dalam daftar 
pemerintah Asia yang meng- 
imbau warganya agar tetap di 
rumah selama 2 pekan hingga 
15 April. India dan Filipina, 
yang mengonfirmasi lebih dari 
2.000 kasus, telah memerintah- 
kan lockdown. 

Kebijakan agresif menuntut 
korban. Di India, lockdown 
terbesar di dunia telah mene- 
lantarkan puluhan ribu buruh 
migran yang menganggur di 
perkotaan. Buruh migran dan 
keluarganya duduk bergelan- 
tungan di samping dan duduk 
di atap bus di pinggiran New 
Delhi selama lockdown diberla- 
kukan. Baik dalam kelompok 
kecil maupun besar, baik di 
jalan raya dalam kota maupun 
jalan tol antarnegara bagian, 
ratusan ribu penduduk mis- 
kin India berjalan kaki dalam 
perjalanan penuh keputusasaan 
kembali ke desa mereka. 

Situasi itu menggambarkan 
eksodus massal yang tidak per- 
nah dilihat hari-hari ini sejak 
India merdeka pada 1947. Saat 
Perdana Menteri Narendra Modi 
mengumumkan kebijakan kar- 
antina nasional pada 24 Maret 
dan berlaku keesokan harinya, 
kepanikan segera menjalar di 
antara para pekerja migran. 
Seluruh jaringan kereta ditutup, 
demikian pula dengan pener- 
bangan domestik dan interna- 
sional. 

Rekha Devi menahan lapar 





lockdown ala China yang sangat ketat. 


ketika pekan lalu berjalan 
bersama suami dan dua anak- 
nya, menyusuri jalanan di luar 
Delhi menuju kampung hala- 
mannya. 

“Kami belum makan selama 
2 hari. Kami takut dengan 
penyakit ini, tetapi saya pikir 
kelaparanlah yang akan mem- 
bunuh kami,” kata Devi. 

Pembatasan parsial, seperti 
di Indonesia, bahkan memukul 
pendapatan masyarakat yang 
paling rentan di ibu kota. Deny 
Herlimardany, pengemudi ojek 
online mengalami penurunan 
pendapatan hingga dua pertiga 
menjadi hanya Rp100.000 per 
hari. Warga Jakarta itu harus 
berjuang memenuhi kebutuhan 
istri yang sedang hamil dan 
dua anaknya. 

Kondisi darurat terjadi di 
Jakarta, di mana sekolah, 
bioskop, dan tempat hiburan 
ditutup hingga setidaknya per- 
tengahan April. Negara dengan 
sekitar 2.400 kasus COVID-19, 
tak memiliki jaring pengaman 
sosial yang memadai untuk 
menanggung dampak yang 
dialami warganya. 

“Saya akan mendukung pe- 
merintah jika memutuskan kar- 
antina wilayah untuk Jakarta, 
tetapi harus memastikan orang- 
orang seperti saya mendapatkan 
pasokan makanan pokok setiap 
hari,” ungkap Deny. 

Tentu saja virus ini juga me- 
rebak di negara-negara maju, 
seperti Italia dan Amerika 
Serikat. Namun, banyak negara 
berkembang lebih rentan ka- 
rena kontrol yang lemah atas 
warganya dan kekurangan dana 
untuk langkah-langkah pe- 
ngendalian yang efektif. Hanya 
segelintir dari negara-negara itu 
yang menggelontorkan miliaran 
dolar untuk menjaga stabilitas 
ekonomi dan sosial. 


KEKURANGAN PERANGKAT 

Benin, negara di Afrika 
Barat yang melaporkan 13 
kasus virus corona, tidak 
dapat menerapkan kebijakan 
karantina sebab tak memiliki 
sumber daya yang memadai. 
Presiden Patrice Talon me- 
ngatakan jika Benin mengam- 
bil tindakan yang membuat 
semua orang kelaparan, akan 
langsung muncul penolakan 
dari masyarakat. 

Di Afrika, upaya untuk 
mengendalikan situasi menjadi 
lebih sulit dengan sistem pela- 
yanan kesehatan yang lemah. 
Banyak negara di Benua Hitam 
sudah dibebani penyakit, seper- 
ti HIV/AIDS, TBC, dan malaria, 
yang menewaskan ratusan ribu 
orang setahun. 

Presiden Uganda Yoweri Mu- 
seveni mengatakan pengujian 
massal untuk COVID-19 terlalu 
mahal. Dia telah membatasi 
pergerakan kendaraan, kecuali 
untuk layanan penting, dan 
berjanji memberikan bantuan 
kepada mereka yang mata pen- 





co 


BANK JASA JAKARTA 


Suku Bunga Dasar | 494506 | 101546 N/A 9.90 | 9.904 
Kredit (SBDK) 


Keterangan : 


Suku Bunga Dasar Kredit (SBOK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan 
dikenakan oleh Bank kepada nasabah. SBUK belum memperhitungkan komponen estimasi premi 
risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko masing-masing debitur atau 
kelompok debitur. Dengan demikian besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur 
belum tentu sama dengan SBDK. 
. Dalam kredit konsumsi non KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa 

agunan (KTA). 
. Informasi SBOK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor Bank dan/atau 
website Bank. 





SUKU BUNGA DASAR KREDIT RUPIAH 
(PRIME LENDING RATE) 
PT BANK JASA JAKARTA 
Per 31 Maret 2020 





Reni Lestari 
reni.lestari@bisnis.com 


cahariannya paling terpengaruh. 

Penutupan transportasi di 
Uganda yang pekan lalu me- 
ngonfirmasi 44 kasus membu- 
at pekerja konstruksi, James 
Senfuka, tak bisa bekerja. Dia 
tidak sanggup berjalan 15 kilo- 
meter menuju tempat kerjanya 
di mana dia bekerja sebagai 
tukang batu. Dia menghemat 
dengan cara makan sehari 
sekali. 

“Situasinya sangat buruk. 
Saya tidak bisa lagi bekerja 
karena larangan transportasi 
publik,” ujarnya. 

Namun, ada beberapa keun- 
tungan yang diterima negara 
berkembang dan kurang ber- 
kembang. Italia dan beberapa 
negara Eropa lainnya mempu- 
nyai angka kelahiran terendah 
di dunia dan populasi orang 
tua paling besar. Sebaliknya, di 
negara berkembang dan kurang 
berkembang, persentase popula- 
si tua lebih rendah, yang dapat 
menolong mereka bertahan dari 
krisis. 

Kendati demikian, sistem 
layanan kesehatan yang buruk 
bagi warga yang sakit menjadi 
beban negara berkembang, me- 
nurut Kepala Ekonom Global 
Renaissance Capital Charlie 
Robertson. 

“Demografi mereka memang 
tujuh kali lebih berdaya tahan 
ketimbang Italia, tetapi sistem 
kesehatan tujuh kali kurang 
efektif,” ujarnya. 

Tak ada tempat yang lebih 
menantang dan lebih berisiko 
tinggi ketimbang negara 
berkembang. 


























utama. 





Filipina 

Kebijakan lockdown dimulai 14 
Maret 2020 untuk ibu kota 
Manila. Jutaan warga yang hidup 
di permukiman padat juga 
diimbau untuk mempraktikkan 
social distancing. Karantina 
wilayah diperluas hingga seluruh 
Luzon, pulau utama berpenduduk 
60.000 jiwa dan mencakup ibu 
kota Manila, hingga 14 April 
2020. Pulau ini juga menopang 
70Yo aktivitas manufaktur 
Filipina dan menjadi tulang 
punggung ekonomi negara itu. 
Keputusan untuk memperluas 
penguncian Manila diambil 
setelah para warga dikabarkan 
berencana meninggalkan ibu 
kota. Pemerintah menyiagakan 
kekuataan militer dan kepolisian 
untuk menjaga perbatasan 
Luzon. 


Malaysia 


Perdana Menteri Muhyiddin 
Yassin, Senin (16/3), 
mengumumkan keputusan 
lockdown yang akan mengunci 
negara itu dari aktivitas 
keluar-masuk. Kebijakan ini 
berlaku efektif mulai 18-31 Maret. 
Lockdown kemudian 
diperpanjang hingga 14 April. 
Warga Malaysia yang baru tiba 
dari luar negeri harus 
mengarantina diri sendiri selama 
14 hari. Kantor-kantor 
pemerintah dan sektor swasta 
dihentikan operasionalnya, 
kecuali yang menjalankan 
layanan prioritas, seperti 
pasokan makanan, kesehatan, 
perbankan, dan utilitas. 


Pemerintah China 
memberlakukan lockdown ketat 
di Wuhan, pusat penyebaran 
wabah dan salah satu kota 
industri terbesar di negeri itu. 
Transportasi ditutup seluruhnya, 
menyebabkan puluhan juta orang 
terkurung. Pengukuran suhu 
digalakkan di jalan-jalan. Bahkan 
petugas keamanan disiagakan 


Hong Kong 


Segera setelah virus menyebar, 
Pemerintah Hong Kong 
menerapkan social distancing yang 
ketat, termasuk penutupan sekolah 
dan kantor-kantor pemerintahan. 
Acara yang mengumpulkan orang 
dalam jumlah besar dibubarkan 
dan para pekerja diimbau untuk 
bekerja dari rumah. Pemimpin 
Hong Kong Carrie Lam 
memerintahkan penutupan akses 
dari dan ke China daratan. Dia juga 
mengatakan semua sekolah belum 
akan kembali dibuka pada 20 April 
2020 seperti rencana pembatasan 
awal. Jika sekolah akan dimulai 
tanggal tersebut, maka akan 
dilakukan secara bertahap. 


Indonesia 


Indonesia meliburkan sekolah, 
menganjurkan perkantoran 
menerapkan aktivitas bekerja dari 
rumah (work from home), serta 
menyarankan orang-orang menjaga 
jarak dan tidak berkumpul. Sejauh 
ini pemerintah menerapkan 
pembatasan interaksi sosial yang 
disebut dengan pembatasan sosial 
berskala besar (PSBB). Pemerintah 
daerah dapat menerapkan 
karantina wilayah jika usulan 
lockdown disetujui menteri 
kesehatan. 


Vietnam 


Vietnam meliburkan sekolah 
setelah Tahun Baru Imlek atau Tet. 
Karantina selama 21 hari 
diterapkan di Provinsi Vinh Phuc, 
utara Hanoi. Karantina wajib 14 hari 
untuk siapa pun yang tiba di 
Vietnam dan semua penerbangan 
asing dibatalkan. Vietnam juga 
mengisolasi orang yang terinfeksi 
dan kemudian mulai melacak siapa 
pun mereka mungkin telah 
melakukan kontak. Alih-alih 
memulai pengujian massal yang 
menjadi inti strategi Korea Selatan, 
Vietnam fokus pada mengisolasi 
orang yang terinfeksi dan melacak 
kontak kedua dan ketiga pasien. 


Dalam situasi global 
yang kian mencekam 
akibat penyebaran wabah 
virus corona, sejumlah negara 
memutuskan untuk membatasi 
perjalanan warga bahkan 
mengunci seluruh perbatasan 
negerinya. Kendati dikhawatirkan 
akan mengguncang perekonomian 
negara, nasib nyawa ribuan hingga 
jutaan warga menjadi prioritas 


di kompleks-kompleks 

agar orang tak keluar 
untuk membatasi 
pergerakan dan 


warga. 


perumahan untuk menjaga 


rumah. Pemerintah China 
menggunakan sistemnya 


memonitor kesehatan 


Karantina nasional diterapkan 
selama 21 hari mulai 25 Maret. 
Semua bisnis yang tidak penting 
ditutup. Rumah sakit dan fasilitas 
medis lainnya akan terus berfungsi 
seperti biasa. Sekolah dan 
universitas tetap tutup dan semua 
pertemuan publik dilarang. India 
melarang kedatangan 
internasional dan penerbangan 
domestik. Jaringan kereta api 
negara itu juga menangguhkan 
sebagian besar layanan 
penumpang. Siapa 
pun yang 
melanggar aturan 
baru akan 
menghadapi dua 
tahun penjara 
dan denda besar. 


» 









Bisnis/Amri Hidayat 
Sumber: dari berbagai sumber, diolah 





(efektif 95 per tahun) 


Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate) 
Berdasarkan Segmen Kredit 


Kredit | Kredit | Kredit 
Korporasi | Ritel | Mikro | KpR | NonKPR 





Bisnis, JAKARTA — Pimpinan Zoom 
meyakinkan para pengguna bahwa 
pihaknya tengah meningkatkan ke- 
amanan dan privasi pada layanan 
konferensi video itu. 

Belakangan kepopuleran Zoom me- 
roket seiring dengan kebijakan bekerja 
dari rumah yang diterapkan banyak 
perusahaan. Namun, melonjaknya 
pengguna hingga 20 kali lipat menjadi 
200 juta sejak akhir tahun lalu telah 
menjadikan layanan itu rentan diretas. 
Peretas menyusupkan gambar-gambar 
porno atau membajak pertemuan dan 
menyebabkan kekhawatiran mengenai 
privasi pengguna. 

Chief Executive Officer Eric Yuan 
dalam sebuah keterangan mengatakan 
pihaknya menyadari adanya celah 
pada pada privasi dan keamanan pada 


| APLIKASI KONFERENSI VIDEO | 


Zoom Janjikan Perbaikan Privasi 


layanan ini. 

“Kami perlu mendapatkan keper- 
cayaan kembali dari pengguna. Hal 
semacam ini seharusnya tidak terjadi,” 
katanya seperti dilansir Bloomberg, 
Senin (6/4). 

Insiden peretasan privasi itu telah 
mendorong pengguna, termasuk Elon 
Musk, untuk melarang penggunaan 
Zoom pada perusahaan SpaceX dan 
Tesla. New York City telah mengimbau 
sekolah untuk tidak menggunakan 
Z00M. 

“Kami akan mendukung staf dan 
siswa dalam transisi ke platform yang 
berbeda, seperti tim Microsoft yang 
memiliki kemampuan yang sama de- 
ngan langkah-langkah keamanan yang 
sesuai,” kata Danielle Filson, juru bicara 
Departemen Pendidikan Kota New York. 


Yuan mengatakan perusahaan sedang 
bekerja untuk melindungi privasi, 
termasuk menambahkan end-to-end 
encryption yang masih beberapa bulan 
lagi. Saat ini dia berusaha menjaga 
pelanggan tetap terhubung. Masalah 
tersebut sebenarnya berakar pada peng- 
gunaan aplikasi yang diperuntukkan 
bagi perusahaan dengan dukungan 
keamanan teknologi informasi, bukan 
masyarakat luas. 

“Kami masih dalam proses bekerja 
sama dengan sekolah-sekolah New York 
untuk memastikan kami melakukan 
penegakan keamanan,” kata Yuan. 

Sejak krisis kesehatan masyarakat 
berlangsung, Zoom menjadi aplikasi 
gratis paling banyak diunduh di App 
Store, melampaui TikTok, DoorDash, 
dan Disney #. (Reni Lestari) 


Disnis Indonesia Selasa, 7 April 2020 


epala Eksekutif 
Pengawas Industri 
Keuangan Non 
Bank OJK Riswi- 
nandi menjelaskan 
pilihan itu akan 
diambil oleh otoritas jika memang 
multifinance tersebut tidak bisa 
mendapatkan tambahan setoran 
modal minimal Rp100 miliar. 

“Tentu kami kembalikan kepada 
mereka juga apakah memang 
akan meneruskan usahanya atau 
ada investor yang akan masuk. 
Kalau bisa disatukan nanti dengan 
perusahaan yang lain, ya kami 
buka kesempatannya,” ujarnya 
Minggu (5/4). 

Meski peluang penggabungan 
atau merger leasing ini dibuka, 
OJK menekankan bakal tetap 
melihat potensi bisnis dari tiap 
perusahaan multifinance. 

Hal itu dilakukan agar 
perusahaan hasil penggabungan 
tersebut nantinya dapat berkinerja 
positif sehingga tujuan merger 
yang diharapkan dapat tercapai. 





| MASALAH MODAL MULTIFINANCE | 


OJK BUKA OPSI PENGGABUNGAN 


Bisnis, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan membuka opsi penggabungan perusahaan pembiayaan yang memiliki masalah 
modal, sehingga dapat tetap menjalankan bisnisnya. 


Langkah OJK ini menurut 
Riswinandi adalah upaya otoritas 
dalam mengantisipasi situasi yang 
tidak baik seperti saat ini. 

“Supaya kita mempunyai 
fleksibilitas dalam hal ini. Bukan 
berarti bahwa peraturan (merger) 
itu harus dilaksanakan, kan akan 
tergantung dari keadaannya 
masing-masing (perusahaan|,” 
ujarnya. 

Adapun menurut data OJK 
sampai dengan akhir Desember 
2019 lalu, ada sebanyak 37 
perusahaan leasing yang 
bermasalah karena belum mampu 
memenuhi kewajiban modal 
minimal Rp100 miliar. 

OJK mencatat sekitar 5096 dari 37 
perusahaan yang belum memenuhi 
ketentuan modal minimal Rp100 
miliar, kini sudah menyelesaikan 
masalah dan menambah setoran 
modalnya. 

“Sekarang infomasinya malah 
sudah turun, dari 37 perusahaan 
itu sudah turun mungkin di 
sekitar 50, sudah memberikan 





Arif Gunawan 
ari.gunawan@bisnis.com 


realisasi penambahan |(modal|,” 
ujar Riswinandi. 

Penambahan modal yang 
dimaksud seperti mengundang 
investor baru untuk menanamkan 
modalnya, atau pemilik modal 
lama menambahkan jumlah 
setoran. 

OJK menyatakan saat ini 
tetap memberikan perhatian dan 
mendorong perusahaan tersebut 
untuk segera memenuhi kewajiban 
modal minimal Rp100 miliar. 
OJK mengamati bahwa sejumlah 
perusahaan kurang modal itu 
terlihat menurunkan aktivitas 
bisnis. 


LANGKAH LAIN 

Sementara itu, Ketua Umum 
Asosiasi Perusahaan Pembiayaan 
Indonesia (APPI) APPI Suwandi 
Wiratno menjelaskan ada upaya 
lain yang bisa diambil oleh 
multifinance kurang modal 
tersebut. 

“Macam-macam kemungkinan- 
nya, misalnya cari investor baru 


Tentu kami kembalikan 
kepada mereka juga 
apakah memang akan 
meneruskan usahanya 
atau ada investor yang 
akan masuk. Kalau 
bisa disatukan nanti 
dengan perusahaan 
yang lain, ya kami 
buka kesempatannya. 


atau cari investor strategis, mau 
masuk atau mau beli (saham| itu 
hanya salah satu saja,” ujarnya 


FINANSIAL 15 


kepada Bisnis, Senin (6/4). 

Upaya lain yang dapat 
ditempuh, ujarnya, antara lain 
dengan cara mengembangkan 
usaha lainnya. 

“Misalnya mencari orang yang 
bergerak di bidang usaha sama, 
lalu mengajak untuk bergabung 
sebagai mitra strategis,” jelasnya. 

Kemudian, dia melanjutkan, 
apabila pihak lain tersebut 
tidak percaya untuk menjadi 
mitra, multifinance yang sedang 
membutuhkan tambahan modal 
itu bisa juga menawarkan untuk 
membeli perusahaan. “Apakah 
seluruh saham atau sebagian 
sahamnya itu tergantung 
keputusan internal.” 

Menurut Suwandi, selama APPI 
diminta pendapat dari pelaku 
usaha leasing, hal itulah yang 
bisa disarankan pihaknya. 

“Karena kami juga bukan 
konsultan, hanya asosiasi, kalau 
perusahaan (bermasalah modal| 
gak datang ke kami, ya kami 
enggak bisa bantu,” ujarnya. 


PANGSA PASAR 
USAHA PEMBIAYAAN 


Perusahaan pembiayaan atau multifinance 
didorong untuk memperkuat modal sehingga 
dapat lebih tahan dalam menjalankan bisnis, 
terutama di tengah kondisi penuh tekanan 
seperti saat ini. Data OJK menunjukkan bahwa 
pangsa pasar perusahaan pembiayaan dengan 
aset kurang dari Rp100 miliar memiliki pangsa 
pasar terendah dan mengalami penurunan 
bisnis secara signifikan hingga Februari 2020. 


Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan 


Kondisi Perusahaan Pembiayaan TAN Ea GTA Eh Ta MANTAN UMY) 


(aga) Februari 2020 


Cral 

9.158 
19.112 
101.299 
22265 
452.255 


Hata mo) ke) 


828 
9.718 
Ali 
91137 
316.978 
439.832 


Pertumbuhan (Yo) 


I/ 


Kategori Aset 


Jumlah Perusahaan : 182 Perusahaan Aset « Rp100 Miliar 

Aset Rp100 Miliar - Rp500 Miliar 
Aset Rp500 Miliar - Rp1 Triliun 
Aset Rp1 Triliun - Rp5 Triliun 
Aset » Rp5 Triliun 


A IMudEl 


-61,23 
“6,34 
“9,41 

115 
1,70 
2,82 


: 37 Perusahaan (modal minimal 
MU Lg-Tale Mo Na Mad o1tolOM uli irela) 
Kondisi saat ini : 5079 atau plus minus 18 perusahaan 
sudah memenuhi ketentuan modal minimal. 


Sumber: OJK BISNIS/YAYAN INDRAYANA 











| PROYEKSI BISNIS SWASTA | 


Gadai Masa 
Lebaran 
Terganggu 


Bisnis, JAKARTA — PT Sili Gadai Nusantara 
menilai bahwa penyaluran pembiayaan gadai osio Berani 
pada masa Lebaran tahun ini berpotensi lesu “e 
dibandingkan dengan masa-masa Lebaran Ma 
sebelumya, karena adanya gangguan dari 
pandemi virus corona. 

Direktur Sili Gadai Rainaldus Bramy men- 
jelaskan bahwa penyebaran COVID-19 itu 
telah memberikan tantangan bagi perekono- 
mian sehingga berpengaruh terhadap daya 
beli masyarakat. Hal tersebut, menurutnya, 
akan turut memengaruhi kinerja industri 
pergadaian. 

Bramy menjelaskan bahwa salah satu faktor 
yang akan memengaruhi kinerja industri 
adalah adanya kendala bagi masyarakat untuk 
mendatangi kantor gadai. Meskipun begitu, 
menurutnya, perusahaan-perusahaan gadai 
akan memaksimalkan berbagai strategi bisnis. 

“Saya masih optimistis untuk kinerja 
bisnis saat ini, tapi kita harus mengakui 
untuk lebaran tahun ini kita tidak bisa 
memaksakan untuk pasar menjadi ramai 
karena keadaan seperti ini,” ujar Bramy 
kepada Bisnis, Jumat (3/4). 

Dia menjelaskan bahwa untuk menjaga 
kinerja dalam kondisi pandemi ini, Sili Gadai 
akan menjaga pelayanan agar tetap sesuai 
dengan standar. Hal tersebut menurutnya 
menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan 
nasabah dalam menggunakan jasa perseroan. 

Bramy optimistis bahwa tekanan akibat 
virus corona itu bersifat temporer dan dapat 
dihadapi oleh industri gadai. (Wibi Pangestu Pratama) 


Pnmsungg PT. ASURANSI 


SAMSUNG TUGU 


Jl. Jenderal Sudirman Kav. 48A, Jakarta 12930 

Telp.: (021) 8062 2000 Fax.: (021) 8062 2027 

24 Hour Claim Service : (021) 8062 2022 / 0813 1111 1414 
Website : www.samsungtugu.co.id 

Email : contact@samsungtugu.co.id 


LAPORAN KEUANGAN 


PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 


Stable Outlook — Mera ane 


JASA 
"12 KELANGAN 


PT. Asuransi Samsung Tugu terdaftar dan diawasi 
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) . 


LAPORAN POSISI KEUANGAN 
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 


(dalam jutaan rupiah) 


—aser oo)” | m0 | 26 |  uaeumasbanekumas | 2010 | 2018 | 


1 Kas dan Setara Kas 169.669 245.457 1 1 UTANG 


LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF 
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 


(dalam jutaan rupiah) 


292.493 291.951 
15.163 80.296 


368.256 378.247 
42.067 39.625 
326.189 |” 338.622 | 


308.189 308.798 
18.453 11.583 
| 229736 | 231215 | 


107.407 


INDIKATOR KESEHATAN KEUANGAN 
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 


(dalam jutaan rupiah) 


PEMENUHAN TINGKAT SOLVABILITAS 


A. Tingkat Solvabilitas 

a. Aset Yang Diperkenankan 

b. Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi) 

c. Jumlah Tingkat Solvabilitas 
B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) 3) 

a. Risiko Kredit 

b. Risiko Likuiditas 

c. Risiko Pasar 

d. Risiko Asuransi 

e. Risiko Operasional 530 494 

f. Jumlah MMBR 
C. Kelebihan (Kekurangan) Tingkat Solvabilitas 
D. Rasio Pencapaian (26) 5) 


INFORMASI LAIN 


a. Jumlah Dana Jaminan 28.011 29.773 
b. Rasio Kecukupan Investasi (90) 
4.567 ANE 
c. Rasio Likuiditas (Y) 
102.840 d. Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan 
Pendapatan Premi Neto (95) 


e. Rasio Beban (Klaim. Usaha. dan Komisi) terhadap) 
Pendapatan Premi Neto (95) 


PENDAPATAN UNDERWRITING 
Premi Bruto 
a. Premi Penutupan Langsung 
b. Premi Penutupan Tidak Langsung 
Jumlah Pendapatan Premi (314) 
c. Komisi Dibayar 
Jumlah Premi Bruto (5-6) 
Premi Reasuransi 
a. Premi Reasuransi Dibayar 
10 b. Komisi Reasuransi Diterima 
11 Jumlah Premi Reasuransi (9-10) 
12 Jumlah Premi Neto (7-11) 
13 Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi 
CAPYBMP 4. dan Cadangan Catastropic : 
14 a. Penurunan (kenaikan) Cadangan Premi 
15 b. Penurunan (kenaikan) CAPYBMP 
16 c. Penurunan (kenaikan) Cadangan atas 
Risiko Bencana (Catastrophic) 
17 Jumlah Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi. 
CAPYBMP dan Cadangan Catastropic (14415416) 


18 Jumlah Pendapatan Premi Neto (12417) 106.364 


19 Pendapatan Underwriting Lain Neto - 
20 JUMLAH PENDAPATAN UNDERWRITING (1319) 106.364 
21 BEBAN UNDERWRITING 

22 Beban Klaim 

23 a. Klaim Bruto 

24 b. Klaim Reasuransi 

25 c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim 
26 Jumlah Beban Klaim Neto(23-24425) 

21 Beban Underwriting Lain Neto 

28 BEBAN UNDERWRITING (26127) 

29 HASIL UNDERWRITING (20-28) 

30 Hasil Investasi 

31 Beban Usaha 

32 a. Beban Pemasaran 

33 b. Beban Umum dan Administrasi : 

| | | 16 Modal Disetor 34  - Beban Pegawai dan Pengurus 

29 Tagihan Hasil Investasi 35 - Beban Pendidikan dan Pelatihan 


30 Bangunan dengan Hak Strata atau JA la | i 36 - Beban Umum dan Administrasi Lainnya 


Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri 37 c. Biaya Terkait Estimasi Kecelakaan Diri 
aki Tae Na 283410 | 255230 | 1 3g Jumlah Beban Usaha (32434435436137) 
39 LABA (RUGI) USAHA ASURANSI (29430-38) 


40 Hasil (Beban) Lain 

41 LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK (39140) 

42 Pajak Penghasilan 

43 LABA (RUGI) SETELAH PAJAK (41-42) 

44 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN : 

45  - Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga 
Setelah Pajak 


2 Investasi 1 


Utang Klaim 988.763 860.100 


135.433 627.954 


Deposito Berjangka 19.702 40.623 


2 Utang Koasuransi 
154.963 


Utang Reasuransi 147.610 


OD ND Bb ONH 


Utang Komisi 140 184 


DO 


Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI 130.760 99.567 
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara 
Selain Negara RI 

Surat Berharga yang Diterbitkan oleh 

Bank Indonesia 

Surat Berharga yang Diterbitkan oleh 

Lembaga Multinasional 

Reksa Dana 

Efek Beragun Aset 

Dana Investasi Real Estat 

REPO 

Penyertaan Langsung 

Tanah. Bangunan dengan Hak Strata atau 
Tanah dengan Bangunan untuk Investasi 
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain 
Emas Mumi 

Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan 
Pinjaman Polis 

Investasi Lain 


Utang Pajak 
Biaya yang Masih Harus Dibayar 
Utang Lain 


180.616 166.691 


Jumlah Utang (1 s/d 7) 
CADANGAN TEKNIS 


9 Cadangan Premi 15.291 17.592 


10 Cadangan Atas Premi Yang Belum 


Merupakan Pendapatan 171.523 180.508 


102.840 





11 Cadangan Klaim 368.003 263.164 


Keterangan: 

1) Penyajian Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan 
Penghasilan — Komprehensif Lain berdasarkan Standar Akuntansi 
Keuangan (SAK). 

2) Tingkat kesehatan keuangan merupakan tingkat kesehatan keuangan 
dengan prinsip konvensional 


19.186 
40.495 
23.077 


22.079 62.368 
en 5 
22.079 62.368 


3) MMBR - Modal Minimum Berbasis Risiko adalah suatu jumlah minimum 
04.285 2212 tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu dana yang dibutuhkan untuk 


mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari 
deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas. 

4) CAPYBMP - Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan 

5) Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan 
Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, rasio 
pencapaian tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya adalah 10054, 
dengan taget internal paling rendah 12096 dari Modal Minimum Berbasis 
Risiko (MMBR). 

Catatan: 

a. Informasi keuangan ini diambil dari laporan keuangan untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 diaudit oleh Kantor Akuntan 


12 Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic) 


13 Jumlah Cadangan Teknis (9 s/d 12) 554.817 461.264 


84.450 
94.447 
444.542 


81.221 
57.488 
336.453 


23 Tagihan Premi Penutupan Langsung 


14 Jumlah Liabilitas (8 #13) 135.433 627.955 


24 Tagihan Premi Reasuransi 
25 Aset Reasuransi 15 Pinjaman Subordinasi 
26 Tagihan Klaim Koasuransi 
21 Tagihan Klaim Reasuransi EKUITAS 


28 Tagihan Investasi 


| ses |o 15585 
am 


Los | 37m 
39.557 | 24369 | 

|. 8242 | 3.732 

|. 31315 | 20.637 


31 Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan 
32 Aset Tetap Lain 

33 Aset Lain 

34 JUMLAH ASET (1 s/d 33) 





19 Komponen Ekuitas Lainnya 1.069 (409) 


Publik Siddharta Widjaja & Rekan dengan opini tanpa modifikasian dan 
tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
Satrio Bing Eny & Rekan (anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited) 
dengan opini wajar tanpa pengecualian. Informasi keuangan di atas 
disajikan dengan beberapa penyesuaian untuk memenuhi Ketentuan dan 
Peraturan yang berlaku tentang Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan 
serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan 
- Laba (Rugi) Aktuarial Imbalan Pasca Kerja Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. 


Setelah Pajak 40 671 Cadangan Teknis dihitung oleh aktuaris independen “PT Padma Radya 


47 JUMLAH PENDAPATAN NI Aktuaria” 
c. Kurs pada tanggal 31 Desember 2019, 1 US $ : Rp. 13,901.01 


KOMPREHENSIF LAIN (45146) 
32.153 d. Kurs pada tanggal 31 Desember 2018, 1 US $ : Rp. 14,481.00 


48 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF (43447) 
PEMILIK PERUSAHAAN en 


20 Jumlah Ekuitas (16 s/d 19) 299.479 269.821 


Gea 


KOMISARIS DAN DIREKSI 


21 Jumlah Liabilitas dan Ekuitas (14 #15 #20) 897.776 


REASURADUR UTAMA 


1.478 (1.544) 


Dewan Komisaris 
Komisaris Utama 
Komisaris 

Komisaris Independen 
Komisaris Independen 


Reasuradur Dalam Negeri : 46 
1. PT. Tugu Reasuransi Indonesia 
2. PT. Reasuransi Indonesia Utama (Persero) 
3. PT. Maskapai Reasuransi Indonesia 
4. PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk 


: Keun Yeong Park 

: Andy Samuel 

: M. Syamsudin Cholid 

: Tubagus C. Subhan Solichin 


s 


Direksi 
Direktur Utama 


Reasuradur Luar Negeri : 
1. Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd 
2. Korean Reinsurance Co, Ltd 
3. Samsung Reinsurance PTE, Ltd 


: Sung Sang Jun 

: Chung Yoon Seok 
: Kim Tae Sik 

: Agus Trihananto 


1. Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd 
Direksi 


PT. ASURANSI SAMSUNG TUGU 


2. PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk 





16 


Disnis Indonesia 





BANK 


BBRI 
4 ,50Yo 


6/4/2020 3.020 


Selasa, 7 April 2020 


. BBTN 
A 9,24Yo 


6/4/2020 1.005 


x. BBNI 
A 6,98Y0 


6/4/2020 4.290 


Xx. BMRI 
A 3,48Yo 


6/4/2020 5.200 


Xx BTPS 
A 23,55Y6 


6/4/2020 2.230 


Xx BRIS 
A 5,70Yo 


6/4/2020 204 


BBKP 
6,78Yo 


6/4/2020 126 


x BBCA 
A 4,31 Yo 


6/4/2020 28.675 


A 


| KINERJA INDUSTRI PERBANKAN | 


BUKAN SAATNYA BICARA TARGET 


Bisnis perbankan semakin tidak menentu di tengah pandemi COVID-19. Pelemahan kinerja hampir pasti tidak terhindarkan, 
meskipun Otoritas Jasa Keuangan masih bergeming dengan target pertumbuhan kredit tahun ini yang dipatok dua digit. 





Maria Elena, M. Richard & Ni Putu Eka Wiratmini 
redaksi@bisnis.com 


JK menilai ma- 
sih terlalu dini 
untuk merevisi 
target indus- 
tri perbankan, 
sebab kondisi 
masih sangat dinamis. Hal ini 
tentu berarti dua hal. Kondisi 
bisa membaik pada sisa tahun 
ini, tetapi bisa pula semakin 
memburuk. 

OJK masih mempertahan- 
kan target pertumbuhan kredit 
antara 104—1246 year-on-year 
(yoy). Padahal, Bank 
Indonesia 


sudah dua kali merevisi target 
pertumbuhan kredit bank tahun 
ini, terakhir menjadi 696—846 
yoy. Target yang sama berlaku 
juga untuk pertumbuhan dana 
pihak ketiga (DPK). 

Ketua Dewan Komisioner 
OJK Wimboh Santoso menga- 
takan bahwa alih-alih memi- 
kirkan proyeksi target, fokus 
OJK saat ini adalah sebisa 
mungkin meminimalisir dam- 
pak negatif COVID-19. OJK 
pun sudah mengumumkan 
beberapa stimulus dan siap 
melakukan langkah-langkah 
preemptive. 

“Jangan terlalu berpikir 
business plan akan seperti 
apa akhir tahun. Justru kita 


kita bisa mengurangi dampak 
negatifnya, agar pengusaha 
secepatnya bisa berleluasa 
berusaha lagi. Di situlah baru 
bicara proyeksi sampai akhir 
tahun, bahkan hingga 2021, 
daripada ngomong sekarang, 
akhirnya harus merevisi lagi,” 
tutur Wimboh, Minggu (6/4). 

Pengamat Perbankan dari 
Universitas Bina Nusantara 
Doddy Ariefianto menilai pe- 
nanganan awal otoritas dengan 
mengeluarkan berbagai relaksa- 
si akan mampu menekan rasio 
kredit bermasalah (nonperfor- 
ming loan/NPL) di bawah 546 
tahun ini. Bila tanpa relaksasi 
ini, lonjakan NPL hampir pasti 
melebihi 596. 


Menurutnya, jika skenario 
terburuk pertumbuhan eko- 
nomi akan tercatat negatif 
di akhir tahun, maka bisa 
dipastikan NPL akan lebih dari 
549. Kondisi ini bisa ditekan 
apabila otoritas mengeluarkan 
aturan yang lebih agresif. 

“Tapi harus diingat, jika NPL 
mencapai lebih dari 596 pun 
bukan sesuatu yang buruk. 
Hampir semua negara menga- 
laminya,” jelasnya. 

Direktur PT Bank Mayapa- 
da International Tbk. Haryo- 
no Tjahjarijadi mengatakan 
bank perlu sangat berhati-hati 
menyalurkan kredit baru agar 
tidak semakin memberatkan 

nasabah yang terdam- 


pak COVID-19. 

Alhasil, perseroan akan 
mempertimbangkan kembali 
target kredit tahun ini, semba- 
ri berupaya menjaga NPL di 
kisaran 3,596. 

Senada, PT Bank Tabungan 
Negara (Persero) Tbk. menya- 
takan tidak akan ragu merevisi 
target pertumbuhan kredit ta- 
hun ini jika pandemi ini terus 
memberi dampak negatif pada 
pertumbuhan ekonomi dan 
pasar KPR. 

Direktur Keuangan dan 
Tresuri Bank BTN Nixon Na- 
pitupulu mengatakan semula 
perseroan menargetkan pertum- 
buhan kredit hingga mendekati 
104 yoy tahun ini. 












melihat bagaimana aa Namun, dengan perkembang- 
- . 1 an kondisi terkini, ujarnya, 
Kinerja Per Bulan NPL Bruto 21 9Yo perseroan akan fokus Pp 
I F R U S 2,11 Yo Cat: Data Februari 2020 masih berupa estimasi sementara. Hate analisa debitur yang terdampak 
2,13Yo (Nop-19) Dalam Rp triliun COVID-19. 
seba, Pertumbuhan (Yoy) “Os Rencana revisi target kredit 
s0s Pertumbuhan (YoY) : Dana Pihak Ketiga MM juga diungkapkan PT Bank 
M F | F M A H MEA kredit 5.616,99 Hee 5.998,68 Mandiri (Persero) Tbk. 







Industri perbankan tentu 
bukannya tanpa harapan dan 
tanpa pengalaman. Namun, 
dalam kondisi ini, target bo- 
leh jadi bukan lagi hal yang 
terpenting, melainkan upa- 
ya untuk memastikan tidak 
ada bank yang mati karena 
COVID-19. 


5.941,72 5.981,24 







Meskipun masih tumbuh positif, kinerja 
industri perbankan cenderung terus melam- 
bat dalam beberapa bulan terakhir. Di sisi 
lain, kualitas kredit juga sedikit melemah, 
ditandai oleh NPL yang meningkat. 


Sumber: Statistik Perbankan Indonesia dari OJK 






5.947,80 
Oa. 


Pi 
5.538,01 6,806 





5.502,81 5.904,12 


5,93Yo 
6,29Yo C 





Okt-19 Nop-19 


Des-19 


Jan-20  Feb-20 Okt-19 Nop-19 Des-19 Jan-20  Feb-20 


BISNIS/YAYAN INDRAYANA 














KLASIFIKASI: 


Untuk Pemosangan Iklan Hubungi Cuormer Service | Telp. 021 - 5/90 1023 kal 520 / 519 
Far, 021 - 5790 1024 | Emo: kon @blnis. 60, 


S1 XKOnsroka 


RUPA-RUPA 


STAY AS HOME 
IN FAVE HOTEL MEX 


Mau Aman, Nyaman dan Ekonomis seperti rumah sendiri ? 
Menginap Aja di Fave Hotel MEX Surabaya ! 


Khusus tamu yang menginap 3 malam 
mendapatkan tambahan menginap 


GRATIS 3 MALAM 


( no kupon breakfast and no housekeeping service ) 


tTavehostel 


MEK - Surabaya 
55 


IDR 338.000,- 


1 Night | Until 30 May 2020 
“term & condition 

Jl. Pregolan 1,3,5 Surabaya 

Telp : 031 - 535 5508 / 0813 3199 6199 


SurabayaMEX.favehotels.com 











MH KINERJA PERBANKAN MASIH POSITIF 








Nasabah antre 
menunggu layanan 
di kantor cabang 
sebuah bank di 
Serpong, Tangerang 
Selatan, Banten, 
Senin (6/4). Otoritas 
Jasa Keuangan 
memprediksi di 
tengah penyebaran 
pandemi COVID-19 
yang mulai memu- 
kul sektor riil dan 
keuangan, kinerja 
perbankan Tanah Air 
pada kuartal perta- 
ma 2020 dilaporkan 
masih positif baik 
dari sisi permodalan 
maupun kualitas 
kredit. 








" NS ng tah TM, 


Ya 


MX 


Ta Kele 


Kode TIAIKSEOT po mat 


pena Naa 


Bisnis/Endang Muchtar 





Bisnis, JAKARTA — Pe- 
laku usaha mikro, kecil, 
dan menengah (UMKM) 
akan mendapatkan sejumlah 
stimulus tambahan untuk 
pengajuan maupun pemba- 
yaran kredit yang diakses 
melalui kredit usaha rakyat 
(KUR), kredit ultra mikro 
(UMiI), maupun koperasi. 

Stimulus ini diberikan da- 
lam rangka menanggulangi 
dampak penyebaran virus 
corona terhadap kegiatan 
usaha UMKM. 

Menteri Keuangan Sri Mul- 
yani mengatakan bahwa sti- 
mulus KUR untuk calon de- 
bitur adalah relaksasi syarat 
administrasi. Pelaku UMKM 
juga mendapatkan kemu- 
dahan dalam mengakses 
KUR secara online dengan 
penangguhan sementara ber- 
kas-berkas dokumen admi- 
nistrasi pengajuan kredit. 

Sementara itu, stimulus 
nasabah yang sudah menjadi 
debitur KUR (existing) ada- 
lah penundaan pembayaran 
angsuran pokok dan bunga 


| FASILITAS PEMBIAYAAN | 


UMKM Dapat Stimulus Tambahan 


selama 6 bulan, terdiri dari 
Rp64,69 triliun pokok dan 
Rp3,88 triliun bunga. 

Adapun, target penyaluran 
KUR pada tahun ini ada- 
lah sebesar Rp190 triliun. 
Realisasi sampai dengan 29 
Februari 2020 baru sebesar 
Rp34,94 triliun atau 18,38 Y6 
dari target. Pemerintah mem- 
berikan stimulus pengajuan 
KUR untuk menambah re- 
alisasi tahun ini. 

Apabila diperinci, akumu- 
lasi realisasi penyaluran KUR 
dari 2015 sampai 29 Febru- 
ari 2020 sebesar Rp506,65 
triliun dengan outstanding 
KUR per 29 Februari sebesar 
Rp165,06 triliun. 

Total jumlah debitur 
dari 2015 sampai dengan 
29 Februari 2020 sebanyak 
19,5 juta debitur. Adapun 
jumlah debitur aktif per 29 
Februari 2020 sebanyak 11,9 
juta debitur. 

Sementara itu, stimulus 
kredit UMIi untuk calon de- 
bitur yakni relaksasi terkait 
dengan syarat administrasi 


dan kecepatan dalam pem- 
berian kredit UMi, serta 
kemudahan dan perluasan 
penyaluran UMi. 

Debitur UMi existing juga 
mendapatkan kebijakan 
penundaan pembayaran 
angsuran pokok dan bu- 
nga selama 6 bulan untuk 
1 juta debitur, terdiri dari 
Rp1,29 triliun pokok dan 
Rp323 miliar bunga. 

Kebijakan yang sama juga 
akan ditetapkan untuk 10,4 
juta debitur ultra mikro non- 
Pusat Investasi Pemerintah 
(Mekar, koperasi, online), 
yakni terdiri dari Rp3,90 
trillun pokok dan Rp976 
miliar bunga. 


LIHAT REKAM JEJAK 

Sri Mulyani mengatakan 
bantuan kepada nasabah 
UMKM ini masih perlu pe- 
ngetatan dengan melihat 
rekam jejaknya, misalnya 
dari sisi ketaatan nasabah 
membayar pajak. 

Selain itu, nasabah UMKM 
yang dibantu juga memper- 


timbangkan sektor dan area 
terdampak COVID-19, sektor 
strategis, dan sektor peng- 
gerak pemulihan ekonomi. 

Pemerintah juga memasti- 
kan untuk mencegah moral 
hazard dan memastikan pe- 
nyaluran fasilitas pembiaya- 
an tetap berdasarkan regulasi 
yang ada dan prinsip risk 
sharing. 

“Perlu ditetapkan penge- 
tatan nasabah UMKM yang 
dibantu, dan tentu kami 
prioritaskan sektor area yang 
terdampak,” katanya, Senin 
(6/4). 

Sri Mulyani mengatakan 
stimulus tersebut diberikan 
agar UMKM memiliki daya 
tahan. Terlebih, UMKM 
merupakan sektor dengan 
kontribusi ekonomi yang 
cukup besar yakni 60x 
dari GDP dengan serapan 
tenaga kerja 9746. 

Selain stimulus ini, Pe- 
merintah sebelumnya juga 
telah memberikan relaksasi 
restrukturisasi kredit bagi 
UMKM. Ni Putu Eka Wiratmini) 


